W KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
VF REPUBLIK INDONESIA 
FTA 2023 


PANDUAN GURU 


SENI TARI 


Non Dwishiera Cahya Anasta 
Retno Ayu Munigar Sari 


SMP/MTs KELAS VII 


Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 
Dilindungi Undang-Undang 


Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang 
bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan 
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Penulis 
Non Dwishiera Cahya Anasta 
Retno Ayu Munigar Sari 


Penelaah 
Dwi Kusumawardani 
Heni Komalasari 


Penyelia/Penyelaras 
Supriyatno 

Lenny Puspita Ekawaty 
NPM Yuliarti Dewi 

Awaliyah Nurina Utami Umri 


Kontributor 
Siska Aprisia 
Riki Rukmana 


Ilustrator 
Aditya Candra Kartika 


Editor 
Indah Sulistiyawati 


Editor Visual 
Randi Ramliyana 


Desainer 
Muhamad Isnaini 


Penerbit 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 


Dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan 

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 
https://buku.kemdikbud.go.id 


Edisi Revisi, 2023 
ISBN 978-623-118-426-9 (nojil.lengkap PDF) 
ISBN 978-623-118-427-6 (jil.1 PDF) 


Isi buku ini menggunakan huruf Fira Sans, Noto Sans, Noto Serif 10/16 pt, Steve Matteson. 
xviii, 222 hlm.: 17,6 x 25 cm. 


Kata Pengantar 


Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kemen- 
terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi 
mengembangkan buku pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Khusus. Buku 
berkaitan erat dengan kurikulum. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu 
pada kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Merdeka. 


Salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka 
di satuan pendidikan ialah mengembangkan buku teks utama yang terdiri atas 
buku siswa dan panduan guru. Buku ini merupakan sumber belajar utama dalam 
pembelajaran bagi siswa dan menjadi salah satu referensi atau inspirasi bagi 
guru dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik, 
potensi, dan kebutuhan peserta didik. Keberadaan buku teks utama ini diharapkan 
menjadi fondasi dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan 
global, berjiwa gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. 


Buku teks utama, sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan 
budaya literasi masyarakat Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus. 
Pemerintah perlu menyiapkan buku teks utama yang mengikuti perkembangan 
zaman untuk semua mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan, terma- 
suk Pendidikan Khusus. Sehubungan dengan hal itu, Pusat Perbukuan merevisi 
dan menerbitkan buku-buku teks utama berdasarkan Capaian Pembelajaran 
dalam Kurikulum Merdeka. 


Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkola- 
borasi dalam upaya menghadirkan buku teks utama ini. Kami berharap buku 
ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa, 
membentuk mentalitas maju, modern, dan berkarakter bagi seluruh generasi 
penerus. Semoga buku teks utama ini dapat menjadi tonggak perubahan yang 
menginspirasi, membimbing, dan mengangkat kualitas pendidikan kita ke puncak 
keunggulan. 


Jakarta, Desember 2023 


Kepala Pusat Perbukuan, 


Supriyatno, S.Pd., M.A. 


Prakata 


Buku Panduan Guru Seni Tari Kelas VII dibuat untuk menunjang implementasi 
pembelajaran Kurikulum Merdeka. Penulis merancang buku ini agar dapat 
digunakan guru Seni Tari di Indonesia sebagai inspirasi yang membantu guru 
dalam memetakan kompetensi peserta didik selama satu tahun pelajaran. Di 
dalam Buku Panduan Guru Seni Tari ini telah dijabarkan prosedur kegiatan 
pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk dapat terlibat aktif dan 
kreatif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 


Buku ini bersifat terbuka dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyem- 
purnaan pada masa mendatang. Untuk itu, kami menerima masukan dan saran 
dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada edisi 
berikutnya. Kami menyadari bahwa penerbitan buku ini tidak akan terlaksana 
tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan 
terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam proses penyempurnaan 
buku ini. 


Melalui buku ini, semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kema- 
juan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia yang 
berkualitas dan berkarakter pelajar Pancasila. 


Jakarta, November 2023 


Tim Penulis 


Daftar Isi 


Kata Pengantar ...oco.oo.o.ooooooo.imamanakeananhenahenaean adakah iii 
Prakata əə aa KERN nana a pa ANA NGADANI E aan səmərə İL əyə EN Kena ARUN KN PANEN EEE Pk FN İV 
Daftar Sİ... eren ea s dəyərə əəə əbəs PAN PENURUN HERU AN FN Pak Fa v 
Daftar Tapel us asine an ter aa əəə əsr məə ha UN PUN ANN MPN TA PRA KKN xili 
Daftar Gambar ea əəə əə əəə əəən əsən KV 
Petunjuk Penggunaan Buku....... adaa a nganan da aana nin aga gas ARAŞ nadae XVİİ 


Panduan Unun. S 


A. Pendahuluan aan WENANGE SAK anna na ARAR ƏRƏ ARB NN Ta 2 
1. Latar Belakang dan Tujuan Panduan GUTU......o.ooo.ooomoo 2 
2:- Profil Pelajar Pancasila... nn na da da a ah 3 
3. Karakteristik Mata Pelajaran .........ooooooooooooo.oooomoooaan 5 
B: “Capaian Pembelajaran əs Tan ank aT E 5 
C- Sirategi.Pembelalaran. əəə anna anak kanan dna 8 
İD. ASES M Eerie a anga banana AR əə Nusa tan ana 9 
1. Asesmen Sebelum Pembelajaran............ooooooocoooooan 9 
2. Asesmen Formatif................... oom 9 
3. Asesmen Sumatif..........ooooococococoooWo maan 10 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari........... 11 


A, Pendahuluan kana Jeh IN En naas unik 12 
B; Skema Pemibelajata sensus aman gan ane Nahan 13 
C. Prosedur Kegiatan Pembelajaran... 17 


Kegiatan Pembelajaran 1 


Latar Belakang Tari dalam Konteks Budaya........................................ 17 
1, Persiapan Mengajak an ann en an da a nan nia aaa 17 
2: “ADETSeDsi ə A A ban 17 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........o..oooooooooo 17 
4: Kegiatan int nee əə a nangin a 18 
ə. .AsesmermAkhir əəə aka genen a ga asələ abiss 20 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooocooooooWooom 20 
Tan Refleksi serena semata undang nenas engan 20 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.ooooooooooo 21 


Kegiatan Pembelajaran 2 


Nilai Tari dalam Konteks Budaya............................................................ 21 
1. Persiapan Mengajak. an an Sin an aan a nada 21 
2: “ADETSEDSİ a a Naga A ag dag A 21 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran... 22 
4. Kegiatan Ifiti pen inn anna əəə səsə RƏR danane ngana san gang aan 22 
5. Asesmen.Akhir: ... əəə əəə əəə əsə ana səyə YARAR akang eH Səsə genah GENE 24 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........ooooooooooooa 24 
Te “Refleksi. əəə əəən ə ədə R Yə YAR YAZA anakan 24 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif............................................ 24 
Kegiatan Pembelajaran 3 

Jenis Tari Berdasarkan Pola Garapahn....................................-............... 25 
1. Persiapan Mengajar; an nda a anak 25 
2: APÊTSEDSI a UEA KN Gu aman Rian 25 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........oo.oooooooooomoo 25 
4- Kegiatan inti Wa... enakan kenakan naka səsə di 26 
5. -Asesmem-Akhır seo ang anna angan nai 27 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooooooa 27 
Te RETEKSI itna anang aan iss an AA an 28 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif... 28 
Kegiatan Pembelajaran 4 

Jenis Tari Berdasarkan Koreografi/Struktur Gerak........................... 28 
1. Persiapan Mengajak. san oo oo. oom ŞƏ əsəs 28 
22 "APETSEPSI AA EN əə 29 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran.........oooooooooo.moo 29 
4. “Kegiatan IN ahem AN Na Ana nela Inai 29 
9: -AsesmemAkhir əə ə kaan hahaa 31 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooo oo 31 
7. Refleksi... sasana nəsə əd ədəmə inline aneka en məkə 31 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif... 32 
Kegiatan Pembelajaran 5 

Jenis Tari Berdasarkan FUNGSI ................................................................ 32 
1. Persiapan Mengajak wani nenen mbah 32 
2. APETSEPSI she ə A aaa Gaga GA NGGEN GUNG aan da manah 33 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........o.ooooocoocoomo.oo 33 
4: Kegiatan Inti... ats dangan aya DUNG nana aa 33 
5. ASESMEN AKhIT pn an aee anangeng ieoi sana 36 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooocooooooooa 36 
T.. Refleksi iə saka aan 36 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif.........o.o.ooooooooo 36 


Kegiatan Pembelajaran 6 


Fungsi Tari dalam Konteks Budaya......................................................... 37 
1.. Persiapan Mengajar... nn and nn Gina ann aaa 37 
2. “5DETSEDSL Senen ana a Lan AAA 37 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran..........oooocoooo.o 37 
4. Kegiatan TMt pn nn əə əə nn ann Ban na Kan diaaa 38 
5... Asesmen AKIT nn nn əsər əəə əəə GS a ia enak 40 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik... nan nina nn agenda 40 
Ta. Refleksi anna ann menata has na da Aa AA iiis 40 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooooo 41 
Kegiatan Pembelajaran 7 

Resume Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari......................... 41 
1. Persiapan Mengajar ann sebaran NA ann As iii. 41 
2. Penilaian Sebelum Pembelajaran... 41 
ə Kegiatan MU asas ə usung əəə ask 41 
4; Asesmen Akhir Siar əəə əəə ALA ƏRƏ 42 
5. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooocoooooooa 43 
6. REfIEKSI ce insan anak AYARLAR aan kana 43 
7. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooo 43 
Kegiatan Pembelajaran 8 

Mengelompokkan Nilai Tari dalam Konteks Budaya........................ 43 
1: -Persiapan Mengajar onrein oai 43 
2. Apersepsi eta taman nama anu an NA əssə 44 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran... 44 
4:. Keğiatan inti... anis te Sunan ek Naa aan aaa eaaa 44 
5. .Asesmem knc inan kanea Da NAN an 46 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooo.ooo 46 
Te Refleksiya antena sana kesana 46 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif... 47 


Kegiatan Pembelajaran 9 


Mengelompokkan Jenis Tari..................................................................... 47 
1. Persiapan Mengajak an dada na a dome əzələ 47 
2. SAPETSEPSI na ninen nn nn a aiiai aiias 48 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran... a mia adan ə. 48 
A Kegiatan Miti as nn A Bə nana an bang Nanang 48 
bi, Asesmen AKNIT ua ələ səy AR ə səsə 50 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........ooooooooooooo 51 
Tə. “REHEKSİ ua a am ə AA A AR 51 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooo 51 


Kegiatan Pembelajaran 10 


Mengelompokkan Fungsi Tari.................................................................. 52 
1. Persiapan Mengajak. an nan an anaa dana R SSSR ANAN RA ANG 52 
2 Apersepsi sein nendang aan 52 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........oeooooooocoo.moo 52 
4. Kegiatan Ihtiro irssi ai 53 
5. Asesmen AKhIF asasi əəə sə dəə yə əsə nanang 54 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooooooa 55 
Te Refleksi teresi enam manek nana anna 55 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif.........o.oooooooooo 55 
Kegiatan Pembelajaran 11 
Mengelompokkan Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari.................................... 55 
1, Persiapan Mêngajari.;.;s;sssswrsssas an senen sahan saban ias 55 
2.: APETSEPSI Mn agahan ae ANA ENGGEN Ngan babe eaaa ane niken en ena ndean onst irant 56 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........o.o.oooooooooo 56 
4, Kegiatan inti əəə anga nne ana awangan peang anekani 56 
5. -AsesmemAkhır sea aan ak aa gana Ga KNA Ka aAa a a a aaa 58 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooooooo 58 
Te REFLEKSI Ga a a anaa sasa hasan amami 58 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif... 59 
D. Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat....................... a... 59 
E.. ASESIMON karen aaa angan nun en ea 60 
1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Awal Tes Kognitif............. 60 
2. Instrumen Penilaian Diri Nonkognitif...................................... 61 
3. Lembar dan Rubrik Penilaian Rangkuman Latar 
Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tafi..........o.ooooooo 62 
4. Lembar dan Rubrik Penilaian Mind Map Pengelompokan 
Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari... 63 
5. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 1 65 
F. Pengayaan dan Remedial... oo momo wina NANGING NGENEH enam 66 
G. “Refleksi GUTU im una ə aa nəsə ge nana apang 66 
H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).......o..ooooocoooooo 67 
1. LKPD Menjelaskan Latar Belakang Nilai Tari dalam 
Konteks Budaya aa əəə nahan əə sas. 67 
2. LKPD Menjelaskan Jenis dan Fungsi Tari dalam Konteks 
BUGAYya Henna RAR Rukmana haha 70 
4. LKPD Mengelompokkan Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari serta 
Mengukur Hasil Pencapaian Diri... 76 
I “Bahan Bacaan akun eaeko 79 
1. “Latar Belakang Tarikan nun nn eeh SANA naen aga aaa ana əəə 79 
2. Nilai Tari dalam Konteks Budaya ......oooooooco.ooooc 82 


UP 


Jenis Tari Berdasarkan Pola Garapan... 86 


Jenis Tari Berdasarkan Koreografi/Struktur Gerak.............. 88 
Jenis Tari Berdasarkan FUNgSi............ooooooooooooo 89 
Fungsi Tari. sesanan aapa ana o bapa nah Ka sana sah ahaaa 94 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari .............. 97 


Ai Pendahuluan nə anna aaa agan aa a gagi kan ana keadaan 98 
B:- Skema Pembelayaran.- əəə ine ema aaa bana 99 
C. Prosedur Kegiatan Pembelajaran..............ooooooooooou 102 


Kegiatan Pembelajaran 1 


Mengemukakan Unsur Utama Tari ........................................................ 102 
1.. Persiapan Mengalar.ə eh Əə əsasə 102 
2: APErsepS aa Mn an LUR LƏ 102 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran... 102 
4. Kegiatan inti... əə nəə ng anan nana A hasan aan 103 
5. Asesmen AKI nn aaa sanan nan əəə ngana a gaga aa ena asah 105 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik... 105 
T., REFLEKSI Hanna atau aaa nana nyan abaan saban a akan san 105 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooooo 105 


Kegiatan Pembelajaran 2 


Memperagakan Unsur Utama Tari......................................................... 106 
1.. Persiapan Mengajar. an nn nia noiis 106 
Zen Apersepsi an anaa a aana ngah daana A A Sa BADAN NAN a kasus 106 
3. Penilaian sebelum Pembelajaran ........oooooooocoomo 106 
4... Kegiatan inti. ə əəə Tana a Geng nean a banen Tan eaaa 107 
5. Asesmen AKI sein nam əəə səsə ndasa Rəs akan 110 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooo.oWoooa 110 
Te RETEKSI Ha dea iia AA A isa kas 111 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.ooooooooooo 111 


Kegiatan Pembelajaran 3 


Mengemukakan Unsur Pendukung Tari ............................................... 111 
1. Persiapan Mengajak. ses. darana anga gaga ana aan Rəs 111 
D, a a əə a 111 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........oo.oooooocoo.o. 112 
4:. KegiataniIniti sasa əə ninang aapa na anaa ana Khana 112 
S- Asesmen.Akhir....V.ə əəə sanan əəə əəə aan aaa a NE AAN inn nahan 114 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........ooooooocoooWooosa 114 
Te REIEKSI nn nn one nga kenaa sa saman gen səyə Tandan 114 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooooo 114 


Kegiatan Pembelajaran 4 


Memperagakan Unsur Pendukung Tari................................................. 115 
1. Persiapan Mengajak. an nn nn Seka aaa dana SR əsəs dnai 115 
2 Apersepsi isene sasa anga AE ANGENAN ANAN na KAN BENG SANA Neg NANGEN a a TKa Kana Sai 115 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran.........oooooooco.ooo 115 
4. Kegiatan Titi season ann ierit 116 
5. Asesmen AKhIT boost A iiiar 118 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik nd Ben nia aan dera 118 
7. Refleksi tsnena eiiiai 118 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif........o.oooooooo.oo 119 
D. Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat......oooooooooo 119 
Es ASESMT Ae aan peang age aa əə gg a a an aaa Gana ain PR 120 
1. Penilaian Observasi Kegiatan Memperagakan Unsur 
Utama Tati; den aga agan nd aa A Ga sanak 120 
2. Penilaian Observasi Kegiatan Memperagakan Unsur 
Pendukung Tati enam nana namakan 123 
3. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 2 125 
G: Pengayaan dan Remedial..Ko.»ooooooo.momooocunmmgan asian 127 
Hi. “Refleks Gurun ana MEN NE an BEN 127 
L Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)........ooooooooooooo 128 
1. LKPD Mengemukakan Unsur Utama TAri................................ 128 
2. LKPD Memperagakan Unsur Utama Tari .....ooooooooooo 131 
3. LKPD Mengemukakan Unsur Pendukung Tari..................... 133 
4. LKPD Memperagakan Unsur Pendukung Tari...................... 137 
J- Bahan BACaAN..o.o.o.o.o.o.”i domain ea ama 139 
1. Unsur Utama Tati....oo.KWooo.imooooendsnmmipn smua 139 
2. Ragam Sikap dan Gerak Dasar Tari Tradisi............................. 142 
3. Unsur Pendukung Tari. un A anna A ana ani 148 


Bab III Gerak Tari Kreasiı.......................................................... 153 


A: Pendahulüaf:..-ncn”ə əəə ƏR AR ƏRLİ mann 154 
B Skema Pembelajaran... nn Da ena a naa anang əəə 155 
C. Prosedur Kegiatan Pembelajaran... andaian andaian 158 


Kegiatan Pembelajaran 1 


Menemukan Ide Gerak Tari Kreasi......................................................... 158 
1: Persiapan Mengajar nisse siiis eresie easi 158 
22 YAPETSEPSI sssaaa i AAA E EE 158 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran.........oooooooocoomoo 158 
4. Kegiatan ID nn əəə atan apanas anana aga AR akn akan asa 159 
5: Asesmen Akif kasino gmna amanah 161 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik... 161 


7. Refleksi nn əə akan naa nanas kan aan 161 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.oooooooo 161 
Kegiatan Pembelajaran 2 

Memperagakan Unsur Utama Tari......................................................... 162 
1. Persiapan Mengajar Kocok kaka səs 162 
2:. APETSEPSIL aa men ind adakan NA kaan ahaha 162 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran... 162 
4.. Kegiatan Inti sa nn nn anna nn KA Kedai 163 
9: Asesmen AKNI a A 166 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik. nn nina nda aaa na aa 166 
Z ia senen ana Na as 166 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........oooooooooooo 166 
Kegiatan Pembelajaran 3 

Mengemukakan Unsur Pendukung Tari ............................................... 167 
1. Persiapan Mengajak anna a a nda ae a naas 167 
25 "“APETSEPSI AS LAS sə kasan aaa A aan 167 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........o..oooooocoooo 168 
4. Kegiatan inti... əəə ə əbə 168 
5. ASeS Mer AKI ani anta aa hain əlan 171 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........ooooocooo.oWooo 171 
Ten Refleksi asarsaran kaen em naa isə saang NGAENANG R Na Nda aan 171 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif.............................. aa. 171 
Kegiatan Pembelajaran 4 

Memperagakan Unsur Pendukung Tari................................................. 172 
1. Persiapan MetigajaL...o.oooo.oo.Wo.Wo.oooooooomcmemmtanasn 172 
2.. APETSEPSI Wa keren dri ana san E nain a E menahan 172 
3. Penilaian sebelum Pembelajaran ........o.oooooocoooo 173 
4.. Kegiatan Inti onani nana ka aaa asudə 173 
$a Asesmen AKRI basi ata Manan 175 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik............ooooooooooooo 175 
Te REREKSI Sa mann asem an Kana andi man BEN 176 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif.............................. aa. 176 
Kegiatan Pembelajaran 5 

Memperagakan Unsur Pendukung Tari................................................. 176 
1. Persiapan Mengajar... əəə do Wow im Gan ena neda adana 176 
2 Apersepsi ANA aan sa A NG Nan 177 
3. Penilaian Sebelum Pembelajaran........o.ooooooocoooo 177 
4. Kegiatan Inti 


b. Asesmen AKI Kain saranane aana eee anaa napa naen ag Pana DAHA ƏR anna 179 
6. Penanganan Peserta Didik...........ooooooooo.oWoomomma 179 
72 “Retleksi tee əə Nenen Hana ana 179 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........o.ooooooooo 179 


Kegiatan Pembelajaran 6 


Memperagakan Unsur Pendukung Tari................................................ 180 
1... Persiapan Mengalar ə aaa gana a ag ngana asələ ian 180 
2: APErSEPS arasan ek aapa ə ə əəə 180 
3. Penilaian sebelum Pembelajaran ........o.oooooooooo 180 
4.: Kegiatan TI Waie əəə amankan mama hama 181 
5. Asesmen AK If senada nasa 182 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik..........oooooooooooooa 182 
75. Refleksi Maeda ae Nan anna Sal aan 182 
8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif..........ooooooooo 182 
D. Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat.....o..oooooooo.o 183 
E; ASESMEN ə ə ə ANGGE Ba Kan pn 184 
1. Pedoman Observasi Eksplorasi Gerak Tari............................. 184 
2. Pedoman Observasi Eksplorasi Desain Lantai....................... 186 
3. Pedoman Observasi Eksplorasi Level............ooooooooo.o 189 
4. Pedoman Penilaian Sikap Menghargai Hasil Eksplorasi 
Gerakan dan EN ana A aa RAK NGANA NA aan am Ras non 191 
5. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 3 192 
F. Pengayaan dan ReMedial..........ooooooo.o oo oo 193 
1. Remedial: asinan ban manakah 193 
2e Pehgayaan ə RE BNN NN ANN 193 
Gi. Refleksi ssion ea an an am anna 193 
H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).........o.ooo room 194 
1. LKPD: Menemukan Ide Gerak dan Desain Lantai Tari........ 194 
2. LKPD Mengekspresikan Hasil Eksplorasi Gerak Tari........... 200 
IL. Bahan Bacaan, Koo o.oo.o.ocoooooooonsssan aaa aaa ang 202 
1, . Ide Getak Tar. nn San nn anna daaa ann 202 
2. Desain Bantal Ann an a əəə nama angsa 206 
3.. Desain Bevel panandha kasaenan pad Tag nak əəə an as 207 
Glosaritum. nn ana nan sek hana ANG AGA NGANENGNENG E SENENGE uas 209 
Daftar Pustaka nn aan əyə iyaa nen ae naba əsəs İŞƏ da sang daa hana mn 210 
Daftar Sumber Gambar... am na aan bandana ea ada Gan GA AAA apanga dasan agan iə. 212 
Indeks. nn nn na KAA əəə A kanak 214 
Profil Pelaku Perbukuan «momo. oo an a sapih oka endas beha ənə ai 216 


Daftar Tabel 


Tabel 1 Profil Pelajar Pancasila dalam Proses Pembelajaran Seni Tari 


Kelas VII SMP 
Tabel 2 Capaian Pembelajaran Fase D 6 
Tabel 1.1 Tujuan Pembelajaran Bab 1 12 
Tabel 1.2 Skema Pembelajaran Bab 1 14 
Tabel 1.3 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 2 24 
Tabel 1.4 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 4 32 
Tabel 1.5 Referensi Video Guru Pembelajaran 5 34 
Tabel 1.6 Referensi Video Guru Pembelajaran 6 38 
Tabel 1.7 Asesmen Kegiatan Pembelajaran 8 46 
Tabel 1.8 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 8 47 
Tabel1.9 Asesmen Formatif Kegiatan Pembelajaran 9 50 
Tabel 1.10 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 11 59 
Tabel 1.11 Rubrik Penilaian Awal (Kognitif) 61 
Tabel 1.12 Penilaian Rangkuman 62 
Tabel 1.13 Rubrik Penilaian Rangkuman 62 
Tabel 1.14 Penilaian Mind Map 63 
Tabel 1.15 Rubrik Penilaian Mind Map 64 
Tabel 1.16 KKTP Bab 1 65 
Tabel 2.1 Tujuan Pembelajaran Bab 2 98 
Tabel 2.2 Skema Pembelajarn Bab 2 100 
Tabel 2.3 Memperagakan Tempo cepat, Sedang,dan lambat 108 
Tabel 2.4 Refleksi Peserta Didik Kegiatan Pembelajaran 4 118 
Tabel 2.5 Pedoman Observasi Memperagakan Gerak Tari 121 
Tabel 2.6 Rubrik Penilaian Memperagakan Gerak Tari 121 
Tabel 2.7 Instrumen Penilaian Memperagakan Unsur Pendukung Tari 123 
Tabel 2.8 Rubrik Penilaian Memperagakan Unsur Pendukung Tari 124 
Tabel 2.9 KKTP Bab 2 125 
Tabel 2.10 Ilustrasi Gerak dalam Tempo Cepat, Sedang, dan Lambat 141 


Tabel 3.1 Tujuan Pembelajaran Bab 3 
Tabel 3.2 Skema Pembelajarn Bab 3 


Tabel 3.3 Referensi Video Mengamati Ide Gerak Tari 159 
Tabel 3.4 Nama Gerak dan Deskripsi Gerak 165 
Tabel 3.5 Instrumen Observasi Kegiatan Eksplorasi Gerak Tari 184 
Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Kegiatan Eksplorasi Gerak Tari 185 
Tabel 3.7 Instrumen Observasi Kegiatan Membuat Desain Lantai 187 
Tabel 3.8 Rubrik Penilaian Observasi Kegiatan Eksplorasi Desain 

Lantai 187 
Tabel 3.9 Instrumen Observasi Kegiatan Membuat Level dalam Gerak 

Tari Kreasi 189 
Tabel 3.10 Rubrik Penilaian Observasi Kegiatan Membuat Level dalam 

Gerak Tari Kreasi 190 
Tabel 3.11 Instrumen Penilaian Sikap Menghargai 191 
Tabel 3.12 Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Bab 3 192 


Daftar Gambar 


Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila... nn da a dna abai 3 
Gambar 1.1 Contoh Mind Map aan ana a ong ena a asas anane 57 
Gambar 1.2 Instrumen Penilaian Diri Nonkognitif............ooooooo 61 
Gambar 1.3 Tari Cendrawasih Bali........................... 000 ene 00 nenen ene anon naen anna nne 68 
Gambar 1.4 Tari Bedaya KetaWang........ooooooooooooooo 72 
Gambar 1:5: Tati Panatat: Semen anan ena əəə nan 72 
Gambar 1:6: Tari Jathilan. kene nana an Aa A a nga saken nn enake 72 
Gambar 1-7. Tati Sintren sisanne eaaa wasana saga Kan NGA JG EEN EEN NE aka nasa 74 
Gambar 1:8. Tari Bajidotah....o.oooooooooooooocoowaanudakesanguaasan 74 
Gambar 1.9 Dramatari Ramayana ....oooooooooooooooooo.omooomaaa 74 
Gambar 1.10 Tari Beksan Wanara Subali SugTriWa.......oooooooooo 80 
Gambar 1.11 Tari Wutu Kala. oom mo mndumamunadkakahasa 81 
Gambar 1.12 Tari Golek Ayun-Ayun ............0oseseno0ee0en one saene nn nenen ana nen ena naenennane 83 
Gambar 1.13 Tari Seblang BanyUWAaNgi.....oooooooooooooooooocoa 84 
Gambar 1.14 Tari REMO, ciee tosan en nean ge gawan anas an dəs R nenen kenen Naane 86 
Gambar 1.15 Topeng Panji yang dipertunjukan Maestro Tari Topeng, 

mendiang Mimi Rasinah...........o.ooooooooooWomoo.moma 88 
Gambar 1.16 Tari Rejang Sari Karya IKt Rena dalam Rangka 

Menyambut Hari Raya NYepi......oooooooooooooo.oaa 91 
Gambar 1.17 Tari Hudog Suku DayakK................. oom 92 
Gambar 1:18 Tati SiTit f1 wahai bihaan kans A den kesamaan 95 
Gambar 21. Men nn Lanas an ea anaa aan nana 129 
Gambar 2.2 Menenun dalam Tari ....ooooooooooooo”o mma 129 


Gambar 2.3 Contoh Jangkauan Gerak. (a) Gerak dengan jangkauan gerak 
besar/luas, (b) Gerak dengan jangkauan gerak kecil/sempit. 129 


Gambar 2.4 Panggung Pendopo ....ooooooooocooo.oooo momo 136 
Gambar 2.5 Panggung ATENA....oooooooooooooocooooo moon 136 
Gambar 2.6 Panggung ProSEniUM....oooooooooooooo.WoWooWomoWonnnnnnanna 136 
Gambar 2.7 Proses Penggunaan Properti Topeng pada Tari Topeng Klana 137 
Gambar 2.8 Proses Sepak Soder Menggunakan Selendang... 137 
Gambar 2.9 Ragam Bentuk Gerak Tangan Menggunakan Selendang 1..... 138 
Gambar 2.10 Ragam Bentuk Gerak Menggunakan Selendang 2.................... 138 
Gambar 2.11 Peragaan Gerak Menggunakan Kipas... 138 
Gambar 2.12 Ruang Gerak dengan Jangkauan Gerak yang Lebar dalam 

Tari Menak Umarmaya Gaya Yogyakarta... 140 
Gambar 2.13 Contoh Ruang Gerak dengan Jangkauan Gerak yang Kecil 

pada Tari Gatotkaca. 0. oco mo.» a a a an A aa 140 


Gambar 2.14 Sikap Duduk Jengkeng (Sikap Duduk Ini dalam Tari Sunda 
ataupun Surakarta Dikenal dengan Istilah Jengkeng Kanan) 142 


Gambar 2.15 Sikap Duduk Jengkeng untuk Tari Putri ........ooooooo 142 


Gambar 2.16 Macam-Macam Posisi Kaki Saat MeNarKi...........ooooooo 143 
Gambar 2.17 Sikap Tangan Menthang dengan Posisi Jari Nyengkiting 

dalam Istilah JAWA «aed a əə Əəə ƏSRAR sa irt 144 
Gambar 2.18 Sikap Tangan Capeng dalam Istilah Jawa .......oooooo 144 


Gambar 2.19 Macam-Macam Sikap Tangan dalam Tari Tradisional Putri. 144 
Gambar 2.20 Gerak Kepala Menengok ke Kanan dan Kiri Menggunakan 


bagi ne na ana RN an ea an 145 
Gambar 2.21 Gerak Mata Nyeledet dalam Sikap Agem Kiri............................. 145 
Gambar 2.22 Macam-Macam Gerak Bahu dalam Tari Tradisional............... 146 
Gambar 2.23 Gerak Tangan Sembada Kanan dan Sembada Kiri dalam 

Tari SUNG sasare sasadan nan AU aga naa Eka anne sn 146 
Gambar 2.24 Ragam Gerak Tangan dalam Tari Melayu. ............00 0000000000000020 147 
Gambar 2.25 Gerak Kaki Berjalan (dalam Tari Sunda, Gerak Kaki di Atas 

Disebut Geudig) əəə əəə men mm naa edema asn 147 
Gambar 2.26 Gerak Kaki Membuka Jinjit (dalam Tari Sunda, Gerak 

Tersebut Digunakan untuk Gerak Sifig)......oooooooo.oo 147 
Gambar 2.27 Iringan Musik Tari Randai (Sumatra Barat)............................... 148 
Gambar 2.28 Tata Rias Panggung ................ oom 149 
Gambar 2.29 Tata Rias Karakter pada Tari Gatotkaca... 149 
Gambar 2.30 Tata Rias dan Tata Busana Tari Betawi... 150 
Gambar 2:31 Panggung PrOSenjun ocu a nana NG ngapa gga aaa kangh anakan 150 
Gambar 2.32 Panggung PendoOpo.......oocooooocooo oo. 150 
Gambar 2.33 Denah Panggung Arena ......ooooooooooooooomoooommaa 151 
Gambar 2.34 Properti Kelembit dan Mandau yang Digunakan dalam Tari 

Perang Dayak Bahau Saq Kalimantan .......oooooooo 151 
Gambar 2.35 Penampilan Penari dengan Properti Kuda Kepang.................. 152 
Gambar 3.1 Contoh Gambar Arah Hadap ........oooooooooooomu 169 
Gambar 3.2 Contoh Gambar Arah Gerak .....ooooooooooooo.omu 169 
Gambar 3.3 Contoh Level Tinggi dan Level Tengah dalam Tari................... 173 
Gambar 3.4 Tari Saman Suku Gayo Aceh... oo. 173 
Gambar 3.5 Contoh Pose dan Pola Lantai yang Dapat Dipraktikkan di 

Kelas banten nenen nas an nanas 174 
Gambar 3.6 Contoh Setting Kelas... nian nan A a ha aki 177 
Gambar 3.8 Gerak Ulap-Ulap dalam Ragam Gerak Tari Pendet Bali......... 203 
Gambar 3.7 Rangkaian Gerak Kewer sebagai Gerak Murni dalam Tari 

Topeng Beta Wi ssnstinin aka klas ka da gina wina aa 203 
Gambar 3.9 Gerak Maknawi dalam Tari Cendrawasih... 204 
Gambar 3.10 Arah Hadap dalam Tari .....o.oooooooo msi 206 
Gambar 3.11 Pola Lintasan Gerak LOKOMOOF ......rooooooo oo 207 
Gambar 3.12 Pola Lantai Gerak NonlokoMOtOor............ooo.oooa 207 
Gambar 3.13 Perbedaan Level Tinggi, Sedang, dan Rendah dalam Tari 

Kalimantan adhi akan abah aa kaan aa 208 


Petunjuk Penggunaan Buku 


Buku panduan guru ini dapat berfungsi sebagai referensi kegiatan pembelajaran 
di kelas atau sebagai inspirasi untuk merancang aktivitas pembelajaran selama 
dua semester (satu tahun). Petunjuk penggunaan buku panduan guru sebagai 
berikut. 


Panduan Umum 

Bagian ini berisi pedoman buku secara umum 
yang dapat digunakan sesuai dengan 
kebutuhan setiap materi pembelajaran. 


tama dan 
endukung Tari 


Latar Belakang » 
Ni i, Jenis, dan 4 
Fungsi Tari 


Judul Bab 


Bagian ini berisi judul bab yang memberi 
gambaran umum materi pembelajaran 
yang akan dibahas. 


Berikut merupakan bagian yang terdapat dalam setiap bab. 


A Pendahuluan 


berisi hubungan materi 
pembelajaran disertai 
peta konsep. 


i Skema Pembelajaran 


berisi gambaran umum isi bab. 


(Ə) Prosedur Kegiatan Pembelajaran 


Latar Belakang Tari 


dalam Konteks Budaya 


1. Persiapan Mengajar 
Prosedur kegiatan pembelajaran 1 menjadi kegiatan awal dalam pembelajaran 
taridiase D. Guru disarankan menyiapkan asesmen awal untuk memetakan 
kemampuan awal peserta didik dan mengembangkan rancangan kegiatan 
pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Contoh asesmen awal dapat dilihat 
di bagian asesmen. Sebagai bahan referensi materi, guru dapat membaca 
bahan bacaan tentang latar belakang tari yang tersedia di buku ini. 


2. Apersepsi 
Guru mengajak peserta didik menceritakan pengalaman belajar tari yang 
peserta didik alami ditingkat SD untuk memeriksa kemampuan awal peserta 
didik. Guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan berikut. 

a. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat menari? 
b. Apakah gerak dalam tari memiliki kemiripan dengan gerak yang kalian 
lakukan sehari-hari? Jelaskan! 
Pertanyaan pemantik ini digunakan guru untuk menghubungkan. 
pengetahuan awal peserta didik dengan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan. 


3. Peni 


ian Sebelum Pembelajaran 


(Guru dapat memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta didik sebagai 
asesmen awal dalam kegiatan pembelajaran tentang latar belakang tari 
berikut. 


Prosedur Kegiatan 
Pembelajaran 


berisi kegiatan pembelajaran 
dan pembelajaran alternatif. 


Interaksi dengan 


Tabel 110 Refleksi Kegiatan pembelajaran 11 


1. | saya senang bekerja sama dengan orang lain dalam 
mengelompokkan nila, jenis, dan fungsi tari. 


2. | saya haman dalam mengelompekkan nita, jenis, 
dan fungsi tari bersama kelompok. 


& | saya senang mempelajari kebudayaan melatu seni 
tari tradisi daerah. 


5. | saya mampu mengelompokkan nilai, jenis, dan 


a. | saya letih saka belajar secara Indra. | 
Kung tari daerah setempat. | 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Kendala terkait sarana prasarana, guru dapat mencari dan menggunakan 
bukufartikel berisi informasi lengkap tentang tari yang akan dipelajari. Guru 
juga dapat mencetak dokumentasi tari dari bentuk gerak rias, busana, dan 
properti untuk menunjang kegiatan membuat mind map secara manual 
menggunakan kertas dan pulpen berwarna spidol 


lengan Orang Tua/ Masyarakat 


Dalam Bab ini belum ada kegiatan yang melibatkan orang tua secara langsung. 
Namun, interaksi guru, peserta didik, dan orang tua dapat dilakukan dalam 
kegiatan mencari informasi tentang nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi dalam 
konteks budaya. Guru perlu menginformasikan pada orang tua untuk dapat 
mengawasi penggunaan gawai dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan 
informasi yang sesuai. 


a. Sebutkan tari tradisi dari berbagai daerah yang kalian ketahui! 
Jelaskan idefkansep dari tari tradisi yang kalian ketahui! 

c. Jelaskan perbedaan gerak yang dilakukan manusia saat beraktivitas 
dan menari! 


Orang Tua/Masyarakat 
bentuk interaksi yang 

dapat membantu kegiatan 
pembelajaran dengan 

orang tua/masyarakat. 


Asesmen 

ditujukan sebagai 
kegiatan dalam mengukur 
ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 


Mengeiom- 


Menunjuk | Menunjuk | Menunjuk: 


Refleksi 


EA AA .... i 
fungsi tari. mengelam- puan menge- | kemampuan | mengelom- “ra ə 1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Awal Tes Kognitif 
“li berisi aktivitas yang a. Instrumen Awal Tes Kognitif (Esai) 
Kawan Daan kan |i | kagawa dam han 5 o: FER 
NA kaka merefleksikan kegiatan = 

5 2577 
an pembelajaran. 122555 

Br 


dalam konteks budaya Peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori 35 


sangat baik dapat diberikan pengembangan materi tentang latar belakang ni, Netep nenen 
jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya melalui berbagai bahan bacaan dan 9) Berikan contoh tari pertunjukan! 
referensi video pembelajaran. 10) Sebutan macam-macam laşan di masyarakat! 


Guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

1. Apakah peserta didik antusias dalam mempelajari latar belakang nilai, 
jenis, dan fungsi tari? 

2. Apakah peserta didik memahami latar belakang nilai, jenis, dan fungsi 

3. Berdasarkan kegiatan tanya jawab dengan peserta didik, materi apa yang 
sulit dipahami peserta didik? 

4. Kesulitan apa yang Anda alami dalam melakukan pembelajaran? 

5. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses belajar? 

8. Apakah alokasi waktu sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran? 


Pengayaan dan 


Remedial 

berisi materi pengayaan 
untuk peserta didik yang 
telah menuntaskan materi 
pembelajaran. 


b. Rubrik Penilaian Awal Tes Kognitif 
Petunjuk Menilai: 

(07 peserta didik tidak menjawab soal 
1 = peserta didik menjawab soal, tapi salah 
2- peserta didik menjawab soal dengan benar, tapi tidak lengkap 
3- peserta didik menjawab soal dengan benar dan lengkap 
Tuliskan skor pada setiap kolom nomor soal. 
Nilai Akhir = (total skor : total skor maksimal) = 10: 


Bahan Bacaan 
berisi bahan 
bacaan yang 
disediakan sebagai 
referensi bacaan 


İİ) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 


1. LKPD Menjelaskan Latar Belakang Nilai Tari dalam Konteks l. Latar Belakang Tari 


Budaya Budaya merupakan hasto pikir, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan. 

secara turun-temurun datin masyarakat Hakikat kebudayaan terbagi men- 
Jadi dua, yaitu hakikat kelfudnyaan sebagai sistem gagasan tidak tampak) 
Intangible dan kebudayaan sebagai suatu tindakan konkrit material tampak! 
tangbla Laksono, 2015), kebudayaan intangibleidak tampak umumnya 
tertuang pada gagasan ni norma dan kepercayaan masyarakat, sedangkan 
kebudayaan tangible daph dilihat/konkret keberadaannya, tertuju pada 
aktivitas dan produk kesan masyarakat 


UD SEM TARI KELAS vir 
“Latar Belakang Nia Tari" 


Peserta didik mampu menjelaskan informasi mengenal latar 
belakang tari dalam konteks budaya. 


1. Menyebutkan latar belakang tari dalam konteks budaya. 


HALI Andı Karya seni menjadi ian tak terpisahkan dari aspek kebudayaan, 


termasuk seni tari. |. Hoenigman menyebutkan bahwa wujud kebudayaan 
terdiri atas tiga hal yaitu (a) gagasan (mentifac0, wujud kebudayaan yang 


LKPD 


berisi kegiatan 
lembar kerja 
bagi peserta 
didik. 


Perhatikan instruksi kerja pada setiap kegiatan. 
Selesaikan tiap kegiatan dengan cermat. 

Kerjakan setiap tugas mandiri dengan baik. 

Pahami setiap bacaan video yang disajikan. 

Diskusikan setiap masalah yang ditemukan dalam LKPD bersama 
rekan kelompok. 


Ayo, Membaca! 


Mengenal Tari sebagai Gagasan, Aktivitas, 
dan Produk Masyarakat 

Perwujudan budaya menurut |. Honigman dala 
berupa gagasansitem nilai, kompleks akui 
ofisi kebudayaan produk, Seni tari sebagai salah satu unsur kebada- 
yaan dapat mengadaptasi teori perwujudan budaya untuk menelaah latar 
belakang tari dalam konteks budaya. 

Tari sebagai gagasan menelaah pemikiran konsep yang melahirkan tari 


poerwanto, 2000) yaitu. 
jakan berpola, dan ar- 


tari sebagai produk masyarakat 
jelaskan Informasi tentang keunikan kekhasan tari yang dimiliki dae- 


berbentuk ide/gagasan sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau disentuh: 
C) aktivitas (sosiofact), wujud kebudayaan aktivitas atau tindakan berpola 
dari manusia dalam masyarakat dengan sifat yang konkret tejadi dalam 
kehidupan sehari-hari dan dapat diamati; (c) karyafproduk (artifact) 
wujud kebudayaan fisik dengan sifatnya yang paling konkret di antara 
wujud kebudayaan lainnya (Koentjaraningrat, 2009). Merujuk pada teori 
tiga wujud kebudayaan tersebut, latar belakang tari dalam konteks budaya 
dapat mengambil materi pembahasan, yaitu tari sebagai gagasan, aktivitas, 
dan produk masyarakat. 


Tari sebagai Gagasan Masyarakat 
Gagasan dalam memprakarsai tari diperoleh dari pengalaman estetik 
dan intuisi manusia. Tari sebagai gagasan mencerminkan pola pikir, cara 
pandang, bahkan keyakinan masyarakat. Wilayah ide seorang seniman 
tidak akan jauh dari tiga masalah utama, yaitu Tuhan, manusia, dan 
lingkungan (Murgiyanto, 2004). 

Umumnya, tari di Indonesia tumbuh dari gagasan yang berkaitan 
dengan keyakinan masyarakat, Murgiyanto (2004) menerangkan bahwa 
mulanya, ketika peran akal manusia belum begitu berkembang, tema 
kesenian didominasi oleh magi dan religi. Tari-tari di Indonesia yang 
mengambil gagasan tentang magi dan religi tak terhitung jumlahnya 


guru. 


—— — . 
SAMA h A 
wd < 


duan Umum 


ANA 


Zo S 
sam 
IZ ECAN 


Pa 


Li Li o oA 
aa (en, fak, A 


"D Pendahuluan 


1. Latar Belakang dan Tujuan Panduan Guru 


Kegiatan pembelajaran seni tari dapat menjadi media mengembangkan 
kreativitas peserta didik, serta mengekspresikan diri dalam rangka me- 
ngembangkan kecerdasan majemuk. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran 
seni tari mengalami permasalahan yang kompleks. Contohnya, beberapa 
sekolah tidak memiliki guru seni yang berkualifikasi pendidikan seni tari, 
pembelajaran seni tari dipahami hanya memuat domain psikomotorik, yang 
bertujuan untuk membentuk keterampilan menari peserta didik. Hakikatnya 
pembelajaran seni tari dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 
kognitif dan afektif peserta didik. Melalui kegiatan berpikir, mengekspresikan 
diri, berkreasi, dan mengapresiasi dapat mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan kolaboratif peserta didik 
yang dibutuhkan di abad 21. Peran pendidikan seni tari tersebut seharusnya 
dipahami oleh setiap guru seni tari sehingga guru memiliki kesiapan dan 
kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran seni tari. 

Buku panduan ini ditujukan untuk guru yang mengampu mata pelajaran 
senitari di kelas VII (Fase D) sebagai salah satu referensi dalam melaksanakan 
proses belajar dan pembelajaran seni tari. Buku panduan guru kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini disusun berpedoman pada Kurikulum 
Merdeka. Isi buku ini memaparkan capaian pembelajaran, tujuan pembela- 
jaran, aktivitas pembelajaran, serta materi yang sudah disesuaikan dengan 
capaian pembelajaran fase D. Harapannya buku ini dapat menjadi salah 
satu referensi bagi guru yang membutuhkan inspirasi dalam merancang 
pembelajaran seni tari. 


Guru dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu cara untuk mencapai 
capaian pembelajaran, tetapi buku panduan ini tidak bersifat mengikat. Guru 
dapat mengembangkan serta memodifikasi konsep yang ada pada buku ini 
terutama bagi guru yang memiliki latar belakang pendidikan seni tari. Guru 
yang berlatar belakang pendidikan seni tari dituntut untuk lebih kreatif 
dalam merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. 
Guru sebaiknya menyesuaikan capaian pembelajaran dalam kurikulum, 
merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 


kemampuan peserta didik, serta karakteristik kondisi daerah setempat. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Pembelajaran seni tari di kelas VII yang relevan dengan daerah setempat, 
akan membantu guru dalam menanamkan pemahaman dan wawasan kearifan 
lokal pada peserta didik. Akibatnya, memungkinkan terjadinya internalisasi 
nilai-nilai kearifan lokal dalam diri peserta didik. 


Nilai-nilai kearifan lokal ini akan lebih mudah diserap oleh peserta didik 
karena bagian dari budaya masyarakatnya. Dengan demikian, pembelajaran 
seni tari dapat dijadikan alat yang esensial untuk menghubungkan warisan 
budaya dengan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kreativitas 
dan keterampilan peserta didik. 


Profil Pelajar Pancasila 


Profil Pelajar Pancasila dirumuskan 
dalam satu pernyataan yang kom- Beriman, 


bertakwa kepada 
prehensif yaitu pelajar Indonesia Pe 
berakhlak mulia 


merupakan pelajar sepanjang hayat 
yang memiliki kompetensi global 


Berkebinekaan 


global 
dan berperilaku sesuai nilai-nilai ” Profil 
: Pelajar 
Pancasila. Enam karakter/kompeten- 2: 
si yang dirumuskan sebagaidimensi 
f ı . Bernalar Bergotong 
kunci dalam Profil Pelajar Pancasila, Kritis royong 


yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia: 2) berkebinekaan global: 3) 
bergotong-royong: 4) mandiri: 5) 
bernalar kritis: dan 6) kreatif. Enam 


Gambar 1 Profil Pelajar Pancasila 


dimensi disajikan dalam gambar 
berikut. 

Enam dimensi tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak 
hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai 
jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penerapan Profil 
Pelajar Pancasila dalam buku panduan guru Seni Tari kelas VII ini, fokus pada 
dimensi berkebinekaan global, dimensi gotong royong dan dimensi kreatif di 
fase D. Distribusi dimensi, elemen dan subelemen dimensi berkebhinekaan 
global, gotong royong dan kreatif dalam buku panduan guru Seni Tari kelas 


VII dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Panduan Umum @ 


DIMENSI 


ELEMEN 


Seni Tari Kelas VII SMP 


SUBELEMEN 


CP P3 FASED 


Tabel 1 Profil Pelajar Pancasila dalam Proses Pembelajaran 


IMPLEMENTASI 


liki dengan informasi 
atau gagasan baru 
untuk menghasilkan 
kombinasi gagasan 
baru dan imajinatif 
untuk mengekspresi- 
kan pikiran dan/atau 
perasaannya. 


Berkebinekaan Mengenal dan | Menumbuhkan Di Akhir fase D: BAB 1: 
Global menghargai rasa menghormati | Peserta didik Kegiatan 
budaya terhadap keaneka- | memahami Pembelajaran 
ragaman budaya. pentingnya 1,2, 3, 6, dan 
melestarikan dan 11 
merayakan tradisi 
budaya untuk BAB II: 
mengembangkan Kegiatan 
identitas pribadi, Pembelajaran 
sosial, dan bangsa 2 dan 4 
Indonesia serta 
mulai berupaya BAB III: 
melestarikan budaya Kegiatan 
dalam kehidupan Pembelajaran 
sehari-hari. 1, 2, dan 6 
Gotong Royong Kolaborasi Kerjasama Di Akhir Fase D BAB I: 
Peserta didik Kegiatan 
menyelaraskan tinda- Pembelajaran 
kan sendiri dengan 3,5 7,8,9, dan 
tindakan orang lain 11 
untuk melaksanakan 
kegiatan mencapai BAB II: 
tujuan kelompok di Kegiatan 
lingkungan sekitar, Pembelajaran 
serta memberi se- 1 dan 3 
mangat kepada orang 
lain untuk bekerja BAB III: 
efektif dan mencapai Kegiatan 
tujuan bersama. Pembelajaran 
3, 4, dan 5 
Kreatif Menghasilkan Di Akhir Fase D Bab III: 
gagasan yang Peserta didik Kegiatan 
orisinal menghubungkan Pembelajaran 
gagasan yang ia mi- 4,5 dan 6 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


3. Karakteristik Mata Pelajaran 


Pembelajaran seni tari kelas 7 SMP ditujukan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan serta sikap peserta didik dalam berkreasi 
dan mengapresiasi karya seni tari tradisi. Kegiatan pembelajaran bukan 
untuk membentuk peserta didik menjadi koreografer/penari, melainkan 
memberikan pengetahuan dan pengalaman berkesenian untuk tujuan dan 
sarana memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memiliki sikap 
berkebinekaan global serta dapat bergotong-royong. Kompetensi yang dituju 
dalam mata pelajaran seni tari di kelas 7 SMP difokuskan pada kemampuan 
peserta didik dalam menjelaskan latar belakang nilai, jenis dan fungsi tari 
dalam konteks budaya, serta mengenal unsur pokok, unsur pendukung, 
desain lantai dan level dalam tari. 


: Capaian Pembelajaran 


Buku panduan guru seni tari kelas VII SMP ini mengacu pada Capaian Pembelajaran 
(CP) fase D. CP Fase D dapat dicapai peserta didik SMP selama 3 tahun, yaitu dari 
kelas VII sampai kelas IX SMP. Berikut merupakan CP Seni Tari Fase D. 


Pada akhir fase, peserta didik mampu menggali, mengelompokkan 
dan memadukan nilai, jenis, fungsi tari berdasarkan latar belakang 
budaya sebagai pengetahuan dasar untuk membuat dan 
memperagakan gerak tari kreasi dengan mengaplikasikan desain 
lantai dan level secara individu/kelompok menggunakan unsur 
pendukung tari. Peserta didik mampu menghargai dan mengajak 
orang lain untuk mencintai dan bangga terhadap tari tradisi melalui 


proses kreatif yang dilakukan. 


Panduan Umum Q 


CP tersebut dijabarkan dalam CP setiap elemen. Berikut merupakan isi CP 
pada setiap elemen. 


Tabel 2 Capaian Pembelajaran Fase D 


ELEMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN 


M engala mi Pada akhir fase ini, peserta didik menggali 
: : latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari 
(Experiencing) dalam konteks budaya. 


Pada akhir fase, peserta didik 
mengelompokkan dan memadukan nilai, jenis 
dan fungsi tari berdasarkan latar belakang 
budaya, serta mengukur hasil pencapaian diri. 


Berpi Ki r da n Pada akhir fase, peserta didik membuat 

` Yar gerak tari kreasi yang merefleksikan nilai, 
Bekerja Artistik jenis dan fungsi dari tari tradisi dengan 
(Thinking and mempertimbangkan unsur utama dan unsur 


Working Artistically) pendukung tari. 


q Pada akhir fase, peserta didik membuat gerak 
Kan N tari kreasi berdasarkan jenis dan fungsi dari 
tari tradisi dengan mengaplikasikan desain 
lantai dan level. 


Pada akhir fase, peserta didik menghargai 
Berdam pak dan mengajak orang lain untuk mencintai dan 
(Impacting) 


bangga terhadap tari tradisi melalui proses 
kreatif yang dilakukan. 


CP tersebut dapat dicapai peserta didik di fase D dalam waktu 3 tahun bagi 
kelas VII, VIII, dan IX. Pencapaian kompetensi selama tiga tahun diatur dari 
kompetensi yang paling mudah menuju kompetensi yang sulit, dikemukakan di 
dalam alur tujuan pembelajaran (ATP), berdasarkan tujuan pembelajaran (TP) 
yang telah dibuat terlebih dahulu. Berikut penulisan TP dan ATP buku panduan 
guru seni tari kelas VII. 


1 Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Alur Tujuan 


Pembelajaran 


Fase Awal 


KELAS 


Elemen Mengalami 


. Menjelaskan latar belakang nilai tari dalam 
konteks budaya. 

. Menjelaskan jenis dan fungsi tari dalam 
konteks budaya. 

. Menyimpulkan latar belakang nilai, jenis dan 
fungsi tari dalam konteks budaya. 


Elemen Merefleksikan 


Mengelompokkan nilai, jenis dan fungsi 
tari berdasarkan latar belakang budaya 
serta mengukur hasil pencapaian diri. 


Elemen Berfikir dan Bekerja Artistik 


. Mengemukakan unsur utama tari untuk 
membuat gerak tari kreasl yang merefleksikan 
nilai, jenis, dan fungsi dari tari tradisi. 

. Memperagakan unsur utama tari untuk 
membuat gerak tari kreasi yang merefleksikan 
nilai, jenis dan fungsi dari tari tradisi. 

. Mengemukakan unsur pendukung tari untuk 
membuat gerak tari kreasi yang merefleksikan 
nilai, jenis dan fungsi dari tari tradisi. 

. Memperagakan unsur pendukung tari untuk 
membuat gerak tari kreasi yang merefleksikan 
nilai, jenis dan fungsi dari tari tradisi. 


Elemen Mencipta 


1. Menemukan ide gerak tari kreasi berdasarkan 
jenis dan fungsi tari tradisi dengan meng- 
aplikasikan desain lantai dan desain level. 

. Menemukan gerak tari kreasi berdasarkan jenis 
dan fungsi tari tradisi dengan mengaplikasikan 
desain lantai dan desain level. 

. Menyajikan gerak tari kreasi berdasarkan jenis 
dan fungsi tari tradisi dengan mengaplikasikan 
desain lantai dan desain level. 


Elemen Berdampak 


Menghargai orang lain untuk mencintai dan 
bangga terhadap tari tradisi melalui proses kreatif 
yang dilakukan. 


Fase D 


KELAS 


Menginterpretasi latar belakang 
nilai, jenis dan fungsi tari dalam 
konteks budaya. 


Merefleksikan 


Memadukan nilai, jenis dan fungsi 


tari berdasarkan latar belakang 
budaya serta mengukur hasil 
pencapaian diri. 


Berfikir dan Bekerja Artistik 


. Merancang Gerak tari kreasi 


yang merefleksikan nilai, jenis 


dan fungsi dari tari tradisi 
dengan mempertimbangkan 
unsur utama tari. 

. Merancang Gerak tari kreasi 


yang merefleksikan nilai, jenis 


dan fungsi dari tari tradisi 
dengan mempertimbangkan 
unsur pendukung tari. 


Elemen Mencipta 


. Merangkai gerak tari kreasi 
berdasarkan jenis dan 
fungsi tari tradisi dengan 


mengaplikasikan desain lantai. 


. Merangkai gerak tari kreasi 
berdasarkan jenis dan 
fungsi tari tradisi dengan 


mengaplikasikan desain level. 


Elemen Berdampak 


Mengajak orang lain untuk 
mencintai dan bangga terhadap 


tari tradisi melalui proses kreatif 


yang dilakukan. 


A 


Fase Akhir 


KELAS 


Mengalami 


Menggali latar belakang nilai, 
jenis dan fungsi tari dalam 
konteks budaya. 


Merefleksikan 


Mengelompokan dan 
memadukan nilai, jenis dan 
fungsi tari berdasarkan latar 
belakang budaya serta mengukur 
hasil pencapaian diri. 


Berfikir dan Bekerja Artistik 


. Membuat Gerak tari kreasi 
yang merefleksikan nilai, jenis 
dan fungsi dari tari tradisi 
dengan mempertimbangkan 
unsur utama tari. 

. Membuat Gerak tari kreasi 
yang merefleksikan nilai, jenis 
dan fungsi dari tari tradisi 
dengan mempertimbangkan 
unsur pendukung tari. 


Elemen Mencipta 


. Membuat gerak tari kreasi 
berdasarkan jenis dan 
fungsi tari tradisi dengan 
mengaplikasikan desain 
lantai. 

. Membuat gerak tari kreasi 
berdasarkan jenis dan 
fungsi tari tradisi dengan 
mengaplikasikan desain level. 


Elemen Berdampak 


Menghargai dan mengajak orang 
lain untuk mencintai dan bangga 
terhadap tari tradisi melalui 
proses kreatif yang dilakukan. 


ATP di atas tidak bersifat mengikat. Guru dapat merumuskan TP dan 
menyusun ATP sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Guru juga dapat 
memodifikasi ATP yang telah dirumuskan diatas dengan tetap memperhatikan 
kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. 


“D Strategi Pembelajaran 


Buku panduan guru seni tari kelas VII dikembangkan dengan mengacu pada 
pendekatan student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 
Guru berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik untuk 
mencapai tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk dapat menilai 
hasil belajarnya sendiri, serta membantu peserta didik untuk bekerja sama dalam 
kelompok. Berdasarkan pendekatan tersebut, model yang digunakan dalam 
buku panduan guru kelas 7 SMP ini meliputi model pembelajaran kooperatif, 
model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran discovery, dan model 
pembelajaran berbasis proyek (Project based Learning). 


Aktivitas pembelajaran Bab 1 menggunakan berbagai tipe dalam model 
pembelajaran kooperatif, seperti Think Talk Write, Think Pair Share, Student 
Achievement Division (STAD), Group Investigation (GI), Two Stay Two Stray. Metode 
yang digunakan untuk mempelajari materi tentang latar belakang nilai, jenis 
dan fungsi tari, yaitu diskusi, tanya jawab, debat aktif, pemecahan masalah, 
dan presentasi. 


Aktivitas pembelajaran bab II menggunakan model pembelajaran konteks- 
tual, dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, eksplorasi, imitasi dan 
demonstrasi. Metode tersebut digunakan agar peserta didik mampu mengenal 
dan memperagakan unsur utama dan unsur pendukung tari. 


Aktivitas pembelajaran bab III menggunakan model pembelajaran discovery 
dan project based learning (PjBL). Model discovery digunakan dalam kegiatan 
menemukan ide gerak dan menemukan gerak tari. Model PjBL digunakan dalam 
kegiatan menemukan gerak tari berdasarkan desain lantai dan level. Metode yang 
digunakan di kegiatan pembelajaran bab III meliputi tanya jawab, eksplorasi, 
drill and practice, dan presentasi. 


& Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


D semen) 


Bentuk asesmen yang digunakan pada buku seni tari tingkat SMP kelas 7, yaitu 1) 
penilaian di awal pembelajaran; 2) penilaian pada saat kegiatan pembelajaran; 
dan 3) Penilaian setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Asesmen 
pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik 
terhadap capaian pembelajaran fase D dan perkembangan serta kebutuhan 
peserta didik. 


1. Asesmen Sebelum Pembelajaran 


Asesmen sebelum pembelajaran dilakukan guru untuk mengetahui ke- 
mampuan awal peserta didik. Hasil dari asesmen sebelum pembelajaran 
dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran dan memetakan 
kemampuan peserta didik. 

Tes kognitif dan nonkognitif untuk mengetahui kemampuan awal peserta 
didik, dapat dilihat pada bagian asesmen Bab 1. Teknik asesmen yang diguna- 
kan tes kemampuan awal ranah kognitif adalah menjawab soal esai, sedangkan 
untuk kemampuan awal non kognitif adalah penilaian diri. Penilaian sebelum 
pembelajaran dikemukakan juga pada tiap kegiatan pembelajaran disertai 
teknik asesmen yang digunakan. Guru dapat membuat bentuk penilaian 
sebelum pembelajaran lainnya sesuai dengan kondisi peserta didik di kelas. 


2. Asesmen Formatif 


Asesmen formatif dalam kurikulum merdeka mencakup penilaian saat 
berlangsungnya pembelajaran. Hasil asesmen formatif yang diperoleh 
dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. 
Asesmen formatif pada buku ini terdapat pada bagian asesmen setiap kegiatan 
pembelajaran yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran. Teknik asesmen 
yang digunakan pada Bab 1 di antaranya adalah tanya jawab, penilaian diri, 
resume poster, soal menjodohkan, soal pilihan ganda, dan pilihan ganda 
kompleks. Teknik asesmen yang digunakan pada Bab 2 yaitu tanya-jawab, 
penilaian diri, observasi eksplorasi unsur utama dan pendukung tari. Teknik 
asesmen yang digunakan pada Bab 3 yaitu observasi terhadap eksplorasi 
gerak, desain lantai dan level pada gerak tari kreasi. Instrumen dan rubrik 
penilaian formatif dapat dilihat secara detail pada bagian asesmen. 


Panduan Umum 97 


3. Asesmen Sumatif 


Asesmen sumatif dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan pembela- 
jaran. Asesmen sumatif biasa dilakukan setelah kegiatan pembelajaran 
selesai dilaksanakan, dan asesmen ini dapat dibuat berdasarkan dua atau 
lebih tujuan pembelajaran. Teknik asesmen yang digunakan pada Bab 1 
yaitu membuat mind map tentang latar belakang nilai, jenis dan fungsi tari 
dalam konteks budaya. Bab 2 menggunakan teknik asesmen yaitu unjuk 
kerja memperagakan gerak dasar tari tradisi dengan memperhatikan unsur 
utama dan unsur pendukung tari. Pada Bab 3, teknik asesmen sumatif yang 
digunakan adalah penilaian kreativitas eksplorasi gerak dan penilaian sikap 
saling menghargai terhadap hasil eksplorasi gerak tari kreasi. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 2023 

Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 
Penulis: Non Dwishiera Cahya Anasta, Retno Ayu Munigar Sari 

ISBN: 978-623-118-427-6 (jil.1 PDF) 


Latar Belakang 
Nilai, Jenis, dan 
i 


NG 
H SN - 
— > ` 
A ) - 
- D EZ ( 
i A J) —A— 
K —o3- j d 
—, / $ < 
KA > - 
AK < N 


( NG 
— 


"D Pendahuluan 


Tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada Bab 1 diturunkan 
dari elemen mengalami dan merefleksikan sebagai berikut. 


Tabel 1.1 Tujuan Pembelajaran Bab 1 


Elemen Tujuan Pembelajaran 


1. Menjelaskan latar belakang nilai tari dalam 
konteks budaya. 

2. Menjelaskan jenis dan fungsi tari dalam konteks 
budaya. 

3. Menyimpulkan latar belakang nilai, jenis, dan 
fungsi tari dalam konteks budaya. 


Mengalami 


Mengelompokkan nilai, jenis, dan fungsi tari 
Merefleksikan berdasarkan latar belakang budaya serta 
mengukur hasil pencapaian diri. 


Pokok materi yang akan dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran di Bab 1, meliputi latar belakang tari, nilai tari, jenis tari, 
dan fungsi tari dalam konteks budaya. Pada Bab 1 ini tidak ada konsep dan 
keterampilan prasyarat yang diperlukan peserta didik karena Bab 1 mengawali 
pembelajaran tentang tari tradisi. Materi pada Bab 1 ini akan menjadi dasar 
pengetahuan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada 
bab selanjutnya. Adapun peta konsep Bab 1 dapat dilihat pada bagan berikut. 


Bagan 1.1 Peta Konsep Bab 1 


Tari sebagai ilai i iai Ritual/ 


gagasan, 
dan produk pola garapan bani 
masyarakat Nilai Tari pertunjukan 


Latar Berdasarkan 
Belakang Belakang Nilai, jumlah penari 


Tari Jenis, dan Fungsi 
Tari dalam Konteks 
Budaya 


Berdasarkan 
fungsi 


Tunggal, 
berpasangan, 
kelompok 


Pengelompokan F i Tari : z 
nilai, jenis, dan Ong cl Tari tradisional 


fungsi tari (klasik, rakyat) 
Perkembangan dan dan tari kreasi 
pergeseran fungsi tari 


Konsep tersebut dijabarkan ke dalam 11 kegiatan pembelajaran. Alokasi 
waktu yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada Bab 
1ini yaitu 32 JP. Kegiatan pembelajaran 1 sampai 7 dapat dilakukan dalam 16 JP. 
Kegiatan pembelajaran 8 sampai 11 dapat dialokasikan sebanyak 16 JP. Alokasi 
waktu ini hanya berupa saran, guru dapat menyesuaikan dengan kondisi aktual 
pembelajaran di kelasnya masing-masing. 


Keberhasilan pembelajaran pada Bab 1 diukur berdasarkan kemampuan 
peserta didik dalam menjelaskan dan mengelompokkan latar belakang nilai, 
jenis, dan fungsi tari tradisi. Asesmen formatif dengan cara tanya jawab, kuis, 
penilaian diri, dan penilaian rangkuman dalam bentuk poster dilakukan untuk 
melihat ketercapaian tujuan pembelajaran 1 sampai 3. Asesmen formatif berupa 
soal menjodohkan, pilihan ganda, dan pilihan ganda kompleks dilakukan untuk 
melihat ketercapaian tujuan pembelajaran 4. Asesmen sumatif dalam Bab 1 
dilakukan dengan penilaian nontes, yaitu menilai mind mapping pengelompokan 
latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari. 


Prosedur kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada Bab 1 diharapkan 
dapat mengembangkan sikap berkebinekaan global dan gotong royong peserta 
didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun elemen yang 
dikembangkan dalam dimensi berkebhinekaan global, yaitu elemen mengenal 
dan menghargai budaya, sedangkan elemen yang dikembangkan dalam dimensi 
gotong royong, yaitu elemen kolaborasi dengan subelemen kerja sama. 


55) Skema Pembelajaran 


Skema pembelajaran pada Bab 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


"UPE?EQ ueyeq 


"yoduloləyləq 
E4E2ƏS Isejuasaid 


e?Equləulı neze "e/epnq 
“ue6eg yesəb ueebesad uep 'Isnysip syayuon 
jenqwaw ueşpıbəy Injejaw '0apin Yewebudw wejep HEŞ 
uep (lesa yeah inyyn.ns uejei6ay Injejaw is6un4 
/9d leos) UeyJesepJag IE) ye1ə6 inpin.ns “ekepng 
sə) neze siuaf wefejadwan "cz ueyJesepJag LE) syayuon 
uewnybues MeJa6 ueebesad sial wefejaduaw < wejep LE) 
yenqwəw uep ʻjensjoipne ISEWYOJUI Isbunjuep 
JNEWAO) '|ensiA eipaw 4eymuəq “upuəd 
uəusəsy Injejaw uedesep uejei6ay Injejaw yejunf 
gemef ejod ueyJesepuag uedese6 ejod me} | 'uedese6 ejod 
eAue) jeme LE) siual ueyJesepJag LE) Isbunj ueyJesepJag 
uəwsəsy vefeadwaw “11: siuaf mefejadwəw',ı | uep siuaf We) siuaf 
"ning uesejafluad 
ueyJebuapuaw 
uejeibay 
Injejaw LE? tejlu "Əy edegwaw 
wefejadwan 'z ueşelbəş 
“(lesa "UBEDEG inrerəui Here 
180S) sə) | "Elpəul | ueyeg eeqwəw wefejadwan Z "e£epng 
YNEWUOJ jeisos uep Le) seqweb E) syajuoN 
UdWIsasy “3UIJUO newe6buaw OƏpPIA pewebuəw wejep mel 
gemef Mela ueje16ay Injejaw ueje16ay Injejaw lejlu uep 
efue3 jeme | ueeeq He) bueyejaq Me) bueyejag bueyejag 
udwusasy ueyeg | Jeyej sefeadwow | | 103e] wefejadwaw | LE) IEJIN 45267 


lefejag 
Jagwns 


uesefejagwadg 
neuləşiy 


ueseleləquləd 


WojeW MOMOd 


T qeg ureferəqurəq eurəys 71 PALL 


dİz£ 


ueyuesesid 
buek 
nA eM 
iseyoly 


"eAepnq 
syaluoy Wejep 
we) Isbunj 
ueysejəfuəN 'p 
"eAepnq 
syajuoy Wejep 
we) Isbunj 
UeyIngaAUON 2 
"eAepnq syəşuoy 
wejep e} siuaf 
ueysejafluow “q 
"eAepng syajuoy 
wejep Ie) siuaf 
UEyinqə/uə (ve 


"e/epnq 


Syajuoy wejep 


we) Isun) 
uep siual 
ueysejəfuəƏN zZ 


"eAepng syəşuoy 
wejep LEŞ jeju 
ueysejafluow “q 
"eAepng syəşuoy 
wejep Je) 
bueyejag 17e] 
UEyinqə/uə ve 


uesefejagwad 
uenİnı 103eMIpul 


"efepng 


Syajuoy wejep 


me} fejju 


bueyejag 1072| 


ueysejaluan `L 
1weje6buon 
uəuləl4 


ueseleləquləd 


uenİnL 


ue 
Isbunj uep 
“siuəl Tejju 
bueyejag 
Jejel] 
aswunsal 
yenqwəw 
yyewns 
uawsasy 


*“IsejJuasajd 

apijs neye “əşsod 
‘dow pu 
ymuəq wejep 
e/epnq syajuoY 
wejep uey is6unj 
uep 'siual ‘eju 
bueyejadg 17e] 
uejndwisay 


zengwaw | 


Je16esed 

yn3uəq wejep 
e/epnq syəşuoy 
wejep Leş Isbunj 
uep 'siual ‘eju 
bueyejag 127e] 
buejuaj uejnd 


-wisay JENgWION `L 


HEL 
ısbun-i 
uep siual 
“eyu 
Bueyeləq 
48387 


"efepng 
SXS3UON 
wejep Je) 
Isbunj uep 
'stuaf Tejju 
Bueyeləq 
38387 


"efepng 
syajuoy Wejep 
He) Is6unj uep 

'slual 'tejiu 
bueyejag 17e] 
ueyındu/uə d 

"efepng 
syajuoy Wejep 
He) is5un) uep 

“siuəl “eriu 
Pueyeləq 17e] 
ueysejaluan ʻe 


"e/epnq 

syaluoy Wejep 

we) Isun) 

uep slual “Ellu 

bueyejag 127e] 
ueyindulAuan '£ 


"ning uesejaluad 
ueyupbuəpuəuu 
ueşpıbəy Injejaw 
we) Isbunj 


vefeadwanN bp 


ISNYSIP 

uep “UpE?Eq 
ueyeq e?equləuı 
“equleb 
newebusu 
uejei6ax 

Injejaw isbun) 
UeyJeSepJag IE) 


"YEJESEWI 
upue?əuləd uep 
OƏpPIA yewe6busw 
ueşelbəy Injejaw 
we) Isbunj 


vefeadwan bp 


"Yegap ueşpibəy 
Injejaw suny 
ueyJesepJag ME) 


siuaf wefejadway e | siuəf Hefleyədüləy '£ 


ueyue.esıq 
ueseleləquləd SE NO buek 
ueşelbəy Həşei D nE 
IsEyoly 


uesefejagwad 
uenİnı 1o03eMIpul 


ueJsefejagwad 
uenİnL 


lefejag ueJsefejagwad 


Jjneuaayiy 


Jagung 


doul puru 
ynyewns 
uawsasy 
(uey 
-yopolusu 
'syajduoy 
epuep 
ueuılıd) sa) 
YNEWUOJ 
UƏUİSƏSV 
(lesa) sə} 
Jeme 
uəwsəsy 


lefejag 


Jagwns 


"lenuew dew 
puru enqu “iz 
"Je eegwaw 
ueşplbəy Injejaw 
ue} Isbunj 
ueryodwojabuan “€ 


'nin6 uesejaluad 
ueyJebuapuaw 
uejei6bax 
Injejaw Le) siuaf 
ueyyodwojabuan Z 
Yagwns lebegiag 
Hep IMEWYOJUI 
MeJUSW uejeibay 
Injejaw LE? tejiu 
ueyyodwojabusN “| 


ueseleləquləd 
HILUAONNY 


‘ey pip 
esezəs dew 
pulu Jenguan ‘y 
ISNYSIP 
uep yewebusw 
ueje16ay Injejaw 
we) Isbunj 
ueryodwojabuan “€ 
ISNYSIP 
uep ngwebusu 
uejeibax 
Injejaw Leş siuaf 
ueyyodwojabuan “z 
ISNYSIP 
uep yewebudw 
uejei6bax 
Injejaw HE) jeju 
ueyyodwojabuan “| 


ueJefejagwad 
ueşelbəy 


He) 
Isbunj 
uep siual 
‘leju uey 
-yodwoj 
-əbuəly 


IsIpen 

ue} Isbunj 
ueyyodwo| 
-əbuəuı uep 
“ISIPE) 1182 
siuaf ueyyod 
-Wojabuaw 
“ISIpE.) 11582 
lejlu ueyyod 
-wojəĵuə N 


MBEN Xöyod 


uexue.esıq 
buek 
n3)EM 
ISEMOIY 


"Hip Uplede? 
-uəd Jnynbuaw 
ejJas efepng 
bueyejag Jeye| 
ueyJesepJag 
We) Is6unj uep 
'sjual ‘eju uey 
-yodwojabuaw “q 
"Hip Uplede? 
-uəd Jnynbuaw 
ejJas efepng 
bueyejag 17e] 
ueyJesepJag 
He) Is6unj uep 
“siuəl 'tejju 
ueyepəqwəy e 


uesefejagwad 
uenfny 1o03eMIpul 


“Hp 
uejedebuad (Is 
-ey mynbusu 

ejas ekepnq 

bueyejaq 1072| 

ueyJesepJag 

He) Is6unj uep 

“siuəl ‘reju 

ueyyoduluoy 
-ƏBUƏN b 
“ÜƏVİSTƏHƏHƏT N 
uəuləl4 


uelefejagwad 
uenfni 


(9) Prosedur Kegiatan Pembelajaran 


Latar Belakang Tari 


dalam Konteks Budaya 


Persiapan Mengajar 


Prosedur kegiatan pembelajaran 1 menjadi kegiatan awal dalam pembelajaran 
tari di fase D. Guru disarankan menyiapkan asesmen awal untuk memetakan 
kemampuan awal peserta didik dan mengembangkan rancangan kegiatan 
pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Contoh asesmen awal dapat dilihat 
di bagian asesmen. Sebagai bahan referensi materi, guru dapat membaca 
bahan bacaan tentang latar belakang tari yang tersedia di buku ini. 


Apersepsi 


Guru mengajak peserta didik menceritakan pengalaman belajar tari yang 

peserta didik alami di tingkat SD untuk memeriksa kemampuan awal peserta 

didik. Guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan berikut. 

a. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat menari? 

b. Apakah gerak dalam tari memiliki kemiripan dengan gerak yang kalian 
lakukan sehari-hari? Jelaskan! 


Pertanyaan pemantik ini digunakan guru untuk menghubungkan 
pengetahuan awal peserta didik dengan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan. 


Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta didik sebagai 
asesmen awal dalam kegiatan pembelajaran tentang latar belakang tari 
berikut. 

a. Sebutkan tari tradisi dari berbagai daerah yang kalian ketahui! 

b. Jelaskan ide/konsep dari tari tradisi yang kalian ketahui! 

c. Jelaskan perbedaan gerak yang dilakukan manusia saat beraktivitas 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari 5) 


dan menaril 


d. Jelaskan perbandingan dari dua produk karya tari tradisi yang kamu 
ketahui! 


— F) Integrasi Teknologi 
KAS Guru dapat mengajukan pertanyaan di atas melalui bentuk isian 


singkat dengan memanfaatkan aplikasi, seperti Google Form. 


mr. ra P a wa peas - müb “xə. Ta aya 
4. Kegiatan inti 


a Kompetensi 


Kegiatan pembelajaran 1 mengarahkan peserta didik untuk mengem- 
bangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan kegiatan mengamati 
video tari untuk dicari informasi tentang gagasan, aktivitas, dan produk 
tari dalam konteks budaya. 


fb. | Materi Esensial 


Latar belakang tari dapat dilihat berdasarkan tari sebagai gagasan 
masyarakat, tari sebagai aktivitas masyarakat, dan tari sebagai produk 
masyarakat. 


a Aktivitas 


Model pembelajaran yang disarankan pada kegiatan pembelajaran 1, 
yaitu model pembelajaran kooperatif dengan tipe think-talk-write dan 
menggunakan metode diskusi serta tanya jawab. Think-talk-write (TTVV) 
adalah model pembelajaran kooperatif yang dimulai dengan proses 
berpikir (think), berbicara (talk), dan menuliskan (write) hasil berpikir 
serta diskusinya (Khusna, dkk., 2017). 


1) Think. Guru disarankan membagi peserta didik menjadi empat 
kelompok yang heterogen. Guru dapat menyajikan video tari 
tradisi yang memiliki kekhasan dari segi gagasan, aktivitas gerak, 
dan keseluruhan isi produk tari untuk diamati peserta didik. Guru 
menugaskan peserta didik untuk menyimak video tari disertai draft 


pertanyaan seputar latar belakang tari sebagai aktivitas berpikir 
peserta didik. Guru dapat memanfaatkan LKPD Kegiatan 1 bagian 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo, Amati! (Tari Cendrawasih dari Bali) untuk dijadikan aktivitas 
berpikir peserta didik. 

2) Talk. Guru menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi 
gagasan/ide pada tari, aktivitas yang tergambar, dan kekhasan produk 
tari melalui video tari yang telah diamati. Peserta didik diminta 
berdiskusi dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan tugas 
identifikasi tari sebagai gagasan, aktivitas, dan produk masyarakat. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Menanamkan dimensi berkebhinekaan global, yaitu elemen 
mengenal dan menghargai budaya, yang dilakukan peserta didik 
saat menjelaskan informasi tentang latar belakang tari dalam 
konteks budaya. 


R FP pa sı. wa m a -— an 


3) Write. Peserta didik ditugaskan untuk mengomunikasikan simpulan 
hasil diskusi kelompok tentang latar belakang tari dalam konteks 
budaya sebagai gagasan, aktivitas, dan produk masyarakat dengan 
menuliskannya pada LKPD bagian Ayo, Amati! 


Diferensiasi 

Guru dapat membantu peserta didik agar melakukan pembagian 
tugas dalam kelompok sesuai minatnya. Sebagai contoh, peserta 
didik yang gemar membaca bertugas membaca artikel untuk 
menemukan informasi; peserta didik yang gemar beraktivitas 
bertugas mempresentasikan hasil diskusi kelompok; peserta didik 
yang gemar mengamati dapat ditugaskan melihat video tari. 


BANA kanal ra PN — - P anna. ar üə. 


Alternatif Kegiatan 
Peserta didik dapat mengomunikasikan simpulan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk teks, infografis, ataupun tabel. 


mandha — — saih ag əya 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


qa Miskonsepsi 
Peserta didik mungkin menganggap bahvva tari tercipta untuk hiburan 


semata tanpa memahami bahvva tari sering kali merepresentasikan 
pola pikir, aktivitas, dan hasil kebudayaan sekelompok masyarakat. 


5. Asesmen Akhir 


Untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik tentang latar belakang tari 
dalam konteks budaya, guru dapat melakukan asesmen formatif dengan 
memberikan soal esai berikut. 


Sebutkan tari tradisi dari berbagai daerah yang kalian ketahui! 
Jelaskan ide/konsep dari tari tradisi yang kalian ketahui! 
Apa yang melatarbelakangi manusia menciptakan karya tari? 


pn Up 


Jelaskan perbedaan gerak yang dilakukan manusia saat beraktivitas 
dan menari! 

e. Jelaskan perbandingan dari kekhasan dua produk karya tari tradisi 
yang kamu ketahui! 


Rubrik Penilaian Soal Esai 

Petunjuk Penilaian: 

0 = peserta didik tidak menjawab soal 

1- peserta didik menjawab soal, tapi salah 

2 = peserta didik menjawab soal dengan benar, tapi tidak lengkap 
3 = peserta didik menjawab soal dengan benar dan lengkap 


Tuliskan skor pada setiap kolom nomor soal. 
Nilai Akhir = (total skor : total skor maksimal) < 100 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Guru dapat memberikan video tari tradisi lainnya bagi peserta didik yang 
telah menguasai materi pembelajaran untuk diidentifikasi tentang latar 
belakang tari dalam konteks budaya. 


7. Refleksi 


Bentuk refleksi kegiatan yang dapat diberikan pada peserta didik sebagai 
berikut. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Refleksi Kegiatan Pembelajaran 


1. 


42x5 


Pengetahuan saya bertambah tentang latar belakang tari. Pengetahuan 
tersebut adalah....... 

Saya memahami tari sebagai gagasan masyarakat berarti.... 

Saya memahami tari sebagai aktivitas masyarakat berarti.... 

Saya memahami tari sebagai produk masyarakat berarti.... 

Tuliskan hambatan yang dialami saat menjelaskan informasi tentang la- 
tar belakang tari dalam konteks budaya! 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. 


Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan referensi 
bacaan disertai soal isian untuk dipahami peserta didik. 

Bagi sekolah yang belum memiliki akses internet, infocus, dan pengeras 
suara, guru dapat memanfaatkan gambar tari yang sudah dicetak disertai 
bacaan untuk membantu proses identifikasi latar belakang tari dalam 
konteks budaya oleh peserta didik. 


Nilai Tari dalam 


Konteks Budaya 


1. Persiapan Mengajar 


Persiapan mengajar yang dapat guru lakukan, yaitu mempersiapkan video 


tari 


tradisi dan bahan bacaan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di 


dalamnya. Guru disarankan untuk menyeleksi tari-tari tradisi yang disajikan 


agar sesuai dengan nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, dan nilai moral 


pada tari. 


Apersepsi 


Untuk mengembangkan prapengetahuan peserta didik, guru dapat menga- 
jukan pertanyaan pemantik sebagai pengantar materi pembelajaran tentang 


nilai tari dalam konteks budaya. Contoh pertanyaan pemantik yang dapat 


diberikan guru sebagai berikut. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari (2) 


a. Bagaimana perasaan kalian saat melihat pertunjukan tari yang memukau 
mata? 

b. Apakah kalian pernah melihat pertunjukan tari yang menimbulkan 
suasana sakral/magis yang diadakan oleh suatu masyarakat? 


Contoh pertanyaan di atas dapat dijadikan sebagai penghubung materi 
pembelajaran dengan pengalaman nyata kehidupan peserta didik. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan tanya jawab secara lisan dengan memberikan soal- 

soal berikut. 

a. Apa yang dimaksud dengan nilai? 

b. Apa yang dimaksud dengan nilai dalam karya tari? 

c. Nilai yang menimbulkan kesan keindahan tari bagi penontonnya 
merupakan nilai.... 

d. Nilai yang menimbulkan kesan sakral/magis merupakan nilai... 

e. Taritradisi di Indonesia memiliki nilai yang bermakna bagi lingkungan 
masyarakatnya merupakan nilai.... 

f. Tari tradisi memiliki norma/aturan/tata cara dalam bertindak dan 
berperilaku merupakan nilai.... 


4. Kegiatan Inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran 
2, yaitu kemampuan literasi budaya, khususnya tentang nilai tari dalam 
konteks budaya. 


aa Materi Esensial 


Nilai tari dalam konteks budaya, meliputi nilai religius, nilai estetika, 
nilai sosial, dan nilai moral. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif think-pair-share 


dengan metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Keterampilan yang 


8 Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


dibutuhkan pada model pembelajaran ini adalah berbagi informasi, 
bertanya, meringkas gagasan, dan parafrasa (Huda, 2013). 


1) Think. Guru dapat mengelompokkan peserta didik secara heterogen. 
Peserta didik ditugaskan membaca artikel tentang Tari Seblang 
dari Banyuwangi yang terdapat pada bagian LKPD 1 Kegiatan 2. 
Guru memberikan tabel pertanyaan terkait nilai-nilai yang terdapat 
pada tari tersebut. 

2) Pair. Setiap kelompok membagi anggotanya secara berpasangan 
untuk berdiskusi. Daftar pertanyaan yang tersedia dibagi sesuai 
jumlah kelompok kecil (KK) agar dapat didiskusikan secara terpisah. 
KK 1 mencari informasi tentang nilai religius, KK 2 mencari informasi 
tentang nilai estetik, KK 3 mencari informasi tentang nilai moral, 
dan KK 4 mencari informasi tentang nilai sosial. Peserta didik dapat 
bertukar pikiran untuk membuat keputusan dan menuliskan hasil 
diskusinya pada draft identifikasi nilai tari yang tersedia pada LKPD 
1 Kegiatan 2. 

3) Share. Guru meminta tiap kelompok kecil untuk kembali ke kelom- 
pok utama, lalu mempresentasikan hasil pemikiran dan diskusinya. 


Diferensiasi 
Guru dapat memberikan materi tari tradisi yang beragam untuk 
diberikan pada setiap kelompok agar diidentifikasi nilai tarinya. 


. — — bn 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan pembelajaran 2 diharapkan dapat memupuk nilai 
berkebinekaan global, yaitu elemen mengenal dan menghargai 
budaya, yang dilakukan peserta didik saat mengidentifikasi nilai 
pada tari tradisi. 


pe a —-———RĞx. wa ə a —. yayı m. ün. 


a Miskonsepsi 


Peserta didik dapat keliru terkait nilai moral dan sosial pada taritradisi 
sehingga guru perlu menielaskan poin pembeda dari kedua nilai tersebut. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari ee 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat memberikan soal yang diutarakan pada asesmen avval, tetapi 
diberikan secara tertulis dalam bentuk esai. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Guru dapat memberikan bahan bacaan berupa jurnal/artikel tentang kajian 
nilai pada tari tradisi untuk menambah pengetahuan peserta didik yang 
telah menguasai materi pembelajaran 2. 


71. Refleksi 


Refleksi kegiatan yang dapat diberikan pada peserta didik, di antaranya 
dengan menggunakan penilaian diri berikut. 


Berikan tanda centang (v) pada pernyataan yang sesuai. 


Tabel 1.3 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 2 


Aa AAN ni NETE 


Saya mengerti bahwa sebuah karya 
tari memiliki nilai yang beragam. 


2. Saya memahami bahwa tari tradisi 
mulanya banyak mengandung nilai 
religius bagi masyarakat setempat. 


3. Saya mengerti bahwa tari tradisi 
mengandung nilai estetika. 


4. Saya memahami bahwa tari tradisi 
mengandung nilai sosial. 


5. Saya memahami bahwa tari tradisi 
mengandung nilai moral. 


6. Saya memiliki hambatan dalam 
memahami materi tentang nilai tari 
dalam konteks budaya. 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan referensi 
bacaan dan video tari serta memberikan tugas pengganti dengan mem- 


buat rangkuman atau kliping untuk mengidentifikasi nilai estetika, 
nilai religius, nilai sosial, dan nilai moral pada tari tradisi yang dikaji. 


e Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


b. Bagi sekolah yang belum tersedia akses internet, guru dapat memper- 
siapkan contoh gambar gerak, busana, rias, dan properti tari disertai 
deskripsi informasi untuk menunjukkan nilai estetika, nilai religius, 
nilai sosial, dan nilai moral pada tari tradisi yang diidentifikasi. 


Jenis Tari berdasarkan 


Pola Garapan 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan untuk menyiapkan gambar tari klasik, tari rakyat, dan tari 
kreasi, yang memiliki perbedaan yang jelas. Pastikan ketersediaan proyektor 
dan PC/laptop untuk kegiatan pembelajaran. Jika mengalami kendala, guru 
dapat mencetak gambar berukuran besar atau mencetak sesuai jumlah 
kelompok. Siapkan bahan bacaan tentang tari klasik, tari rakyat, dan tari 
kreasi dalam bentuk cetak atau noncetak. 


2. Apersepsi 


Guru dapat mengajak peserta didik untuk menyanyikan reff lagu daerah 
atau lagu populer berbahasa daerah, lalu meminta peserta didik mempera- 
gakan gerak yang sesuai untuk lagu tersebut. Berikan pertanyaan pemantik, 
“Bagaimana jika gerak modern, seperti breakdance, diiringi lagu tradisional 
daerah?” Melalui kegiatan ini, guru dapat mengantarkan pemahaman awal 
peserta didik tentang tari tradisional dan tari kreasi. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat memberikan soal pilihan ganda yang terdapat dalam LKPD Jenis 
Tari bagian Kegiatan 1. Tampilkan soal di depan kelas dan minta peserta 
didik untuk menjawab secara lisan. 


z Integrasi Teknologi 

Jika guru memerlukan jawaban dari semua peserta didik secara 
individu, guru sebaiknya menggunakan aplikasi kuis daring, seperti 
Google Form, Quizizz, Mentimeter, dan sebagainya. 


D Tang -—.—...ə- .. ——— s. an i 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari e 


4. Kegiatan Inti 


(ee) Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran 3 termuat 
dalam tujuan pembelajaran 2 elemen mengalami. Nurturant effect yang 
diharapkan, yaitu meningkatnya keterampilan berkomunikasi peserta 
didik melalui kegiatan bertukar informasi dan menjelaskan tentang 
tari klasik, tari rakyat, serta tari kreasi. 


b. | Materi Esensial 


Tari berdasarkan pola garapan terbagi menjadi tari tradisional (tari 
klasik, tari rakyat) dan tari kreasi. 


(3 Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model kooperatif tipe student achievement 

division (STAD) dengan metode tutor sebaya. Berikut contoh aktivitas 

pembelajaran menggunakan langkah-langkah model kooperatif tipe STAD. 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Menyajikan informasi. Guru dapat menyajikan informasi mengenai 
tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi melalui bahan bacaan atau 
media pembelajaran. 

3) Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. 
Guru dapat mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok 
besar (kelompok tari klasik, kelompok tari rakyat dan kelompok 
tari kreasi). Setiap kelompok diberi bahan bacaan sesuai dengan 
nama kelompoknya, lalu ditugaskan membuat rangkuman secara 
berkelompok. Guru perlu memberikan bimbingan untuk setiap 
kelompok. Selanjutnya, bentuklah peserta didik pada kelompok 
baru beranggotakan 3 orang (1 orang dari kelompok 1; 1 orang dari 
kelompok 2; 1 orang dari kelompok 3). Ketiga peserta didik tersebut 
akan saling bertukar informasi dan menjelaskan hal-hal yang mereka 
pahami dari bahan kajian kelompok masing-masing. Dalam kegiatan 
ini, guru perlu memberi batasan waktu. Setelah bertukar informasi, 
peserta didik perlu kembali dengan kelompok asalnya. 


(2) Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


x — Profil Pelaiar Pancasila (P3) 
Melalui kegiatan mengamati jenis tari berdasarkan pola garapan, 
peserta didik akan memahami adanya perubahan budaya sehingga 
diharapkan dapat mengenal budayanya sebagai wujud dari dimensi 
berkebhinekaan global. 

Melalui kegiatan diskusi tentang jenis tari, diharapkan dapat 
tertanam dimensi gotong royong, khususnya elemen kolaborasi 


“üm - maa ra ——.— ta, nm. “o. 


4) Evaluasi. Dilakukan melalui kuis. Contohnya, di avval kuis, seti- 
ap kelompok diberi skor 100. Tika salah satu anggota kelompok 
menjawab salah, skor yang dimiliki kelompoknya akan dikurangi. 
Kelompok yang mendapatkan skor paling tinggi menjadi pemenang 
dalam kuis tersebut. 

5) Memberikan penghargaan. Guru dapat memberikan pujian secara 
verbal ataupun nonverbal. 


. Miskonsepsi 


Guru disarankan memberikan penguatan bahwa tari kreasi tidak hanya 
bersumber dari gerak tari tradisional. Gerak tari kreasi dapat bersumber 
dari hasil peniruan terhadap gerak alam, gerak binatang, atau gerak 
bebas ekspresi manusia. 


5. Asesmen Akhir 


Asesmen formatif dapat dilakukan dengan menugaskan peserta didik mem- 
buat kesimpulan dan menuliskannya di LKPD atau kembali memberikan 
soal pilihan ganda yang telah diberikan pada avval kegiatan pembelajaran. 
Contoh soal dapat dilihat pada LKPD Jenis Tari bagian Kegiatan 1. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Berikan bahan bacaan beserta video tari tradisional (tari klasik, tari rakyat) 
dan tari kreasi bagi peserta didik yang belum bisa menjelaskan jenis tari 
berdasarkan pola garapan. 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


tanyaan berikut. 


a. Tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi adalah.... 

b. Saya lebih mudah memahami fenis tari berdasarkan pola garapan 
dengan cara.... 

c. Saya kesulitan dalam melakukan diskusi karena.... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 
Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran alternatif pada bab ini. 


a. Pengelompokan peserta didik dapat dilakukan berdasarkan perbedaan 
gaya belajar. Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran alternatif pada 
bab ini. Kelompok 1 terdiri atas peserta didik dengan gaya belajar auditif, 
kelompok 2 terdiri atas peserta didik dengan gaya belajar visual, kelompok 
3 terdiri atas peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. 

1) Kelompok 1 mempelajari tari Klasik, tari rakyat, dan tari kreasi 
melalui media audiovisual. 

2) Kelompok 2 mempelajari tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi 
melalui media visual. 

3) Kelompok 3 menganalisis karakteristik jenis tari melalui peragaan 
gerak tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi. 


b. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas untuk 
membuat rangkuman tentang tari tradisional, tari rakyat, dan tari kreasi 
dalam bentuk catatan ataupun infografis digital. 


Jenis Tari berdasarkan 


Koreografi / Struktur Gerak 


1. Persiapan Mengajar 


Guru perlu menyiapkan gambar atau video tari tunggal, tari berpasangan, 
dan tari kelompok. Gambar tari harus menggambarkan ciri khas setiap jenis 
tari. Sebagai contoh, dalam tari berpasangan, sebaiknya guru memilih pose 
gerak saling mengisi, untuk tari kelompok, pilih tari yang menggunakan 
koordinasi gerak secara berkelompok, misalnya Tari Saman, Rangku Alu, dan 


sebagainya. Adapun alat yang perlu disiapkan, yaitu proyektor dan PC/laptop. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


2. Apersepsi 


Guru dapat bertanya pada peserta didik, “Pernahkah kalian melihat tari 
tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok?” atau ajak peserta didik 
untuk mengingat kembali tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi yang 
diamati dipertemuan sebelumnya. Setelah itu, minta peserta didik untuk 
memperkirakan tarian apa yang termasuk tari tunggal, tari berpasangan, 
atau tari kelompok. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Lakukan tanya jawab dengan menanyakan perbedaan tari tunggal, tari 
berpasangan, dan tari kelompok. 


4. Kegiatan inti 


fa. Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran 4 mengacu 
pada tujuan pembelajaran 2 elemen mengalami. Nurturant effect yang 
diharapkan adalah meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta 
didik melalui aktivitas mengidentifikasi perbedaan dan keunikan/ 
kekhasan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. 


b. | Materi Esensial 


Tari berdasarkan koreografi/struktur gerak terbagi menjadi tiga, yaitu 
tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model kooperatif tipe group investigation (GI) 
dengan metode diskusi dan presentasi. Enam langkah-langkah dalam 
model kooperatif tipe GI sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi topik dan mengatur murid dalam kelompok; 
2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari; 

3) Melaksanakan investigasi; 

4) Menyiapkan laporan akhir; 

5) Presentasi; serta 

6) Evaluasi. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


Langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan melalui aktivitas 
pembelajaran sebagai berikut. 


1) Guru dapat menugaskan peserta didik mengamati video tari tunggal, 
tari berpasangan, dan tari kelompok, kemudian meminta peserta 
didik mengidentifikasi perbedaan dan keunikan/kekhasan daritari 
tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok berdasarkan hasil 
pengamatan. 

2) Peserta didik perlu mengumpulkan informasi lebih dalam mengenai 
tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok melalui berbagai 
sumber. 

3) Setiap anggota kelompok dapat memilih jenis tari yang akan dipela- 
jari, lalu mendiskusikan hasil pemahamannya. Tugaskan peserta 
didik untuk mencatat hasil diskusinya. 

4) Berikan waktu pada setiap kelompok untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya secara bergantian. 

5) Guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
menanggapi, menyanggah, atau memberikan pertanyaan pada 
kelompok presentasi. 


Alternatif Kegiatan 

Sebagai kegiatan alternatif dalam prosedur kegiatan pembelajaran 4 
ini, guru dapat mengganti kegiatan diskusi dengan mencari 
informasi melalui Google, Yahoo Search, Slideshare, dan 
sebagainya. 


Diferensiasi 

Guru dapat membagi peserta didik berdasarkan kecenderungan 
kecerdasan yang dimilikinya. Bagi peserta didik yang memiliki 
kecenderungan pada kecerdasan kinestetik, guru dapat 
menugaskan peserta didik untuk memperagakan beberapa gerak 
tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok, lalu memberikan 
informasi tentang gerak tari yang diperagakan. Untuk peserta didik 
yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan linguistik, dapat 
ditugaskan untuk mempresentasikan hasil pencarian informasinya 
secara lisan. 


apa —— Am... —— —— müə 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi dalam kegiatan 
identifikasi perbedaan dan keunikan/kekhasan tari berdasarkan 
struktur koreografi sebagai implementasi dari dimensi gotong 
royong. 


| “im. -—— wa a - a = N a - 


a Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan penguatan bahwa jenis tari tunggal, tari 
berpasangan, dan tari kelompok tidak ditentukan oleh jumlah penari, 
tetapi ditentukan berdasarkan koreografi/struktur geraknya. Tari tunggal 
dapat ditarikan oleh lebih dari satu orang penari tanpa adanya interaksi 
antarpenari. Tari berpasangan dapat ditarikan oleh lebih dari dua orang 
penari, tetapi harus berjumlah genap agar dapat melakukan gerak secara 
berpasangan. Tari kelompok tidak hanya ditentukan oleh jumlah penari 
yang terdiri atas tiga orang atau lebih, tetapi perlu ada interaksi gerak 
yang dilakukan secara berkelompok 


5. Asesmen Akhir 


Peserta didik dapat membuat rangkuman melalui pertanyaan berikut. 

a. Saya memahamibahwa berdasarkan struktur geraknya, tari dibedakan 
menjadi.... 

b. Saya memahami bahwa tari tunggal adalah... 

C. Saya memahami bahwa tari berpasangan adalah.... 
Saya memahami bahwa tari kelompok adalah.... 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 
Berikan bahan bacaan beserta video tari tunggal, tari berpasangan, dan 
tari kelompok bagi peserta didik yang belum bisa menjelaskan jenis tari 
berdasarkan koreografi/struktur gerak. Guru dapat menugaskan peserta didik 
yang telah mencapai KKTP untuk mempelajari jenis tari berdasarkan fungsi. 


7. Refleksi 


Refleksi peserta didik dapat dilakukan dengan memberikan instrumen 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Oo 


penilaian diri sebagai berikut. 


Tabel 1.4 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 4 


Berilah tanda centang (V) sesuai dengan kemampuanmul 


Sangat Kurang 
Pernyataan Tidak Mampu 
Mampu Mampu 


Menyebutkan jenis tari berdasarkan 
koreografi/struktur gerak. 


Mendefinisikan tari tunggal. 


Mendefinisikan tari berpasangan. 


Mendefinisikan tari kelompok. 


Memberikan contoh tari tunggal. 


D. [AE [ab işlə 


Memberikan contoh tari 
berpasangan. 


Ta Memberikan contoh tari kelompok. 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Bagisekolah yang tidak memiliki fasilitas listrik atau proyektor di dalam 
kelas, pemberian stimulus dapat diganti dengan memperlihatkan foto/ 
gambar tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok secara langsung. 

b. Bagi sekolah yang tidak didukung jaringan internet, kegiatan mencari 
informasi tentang contoh tari dapat diganti dengan membaca bahan 
bacaan yang dibuat guru. 

c. Bagi peserta yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas untuk 
membuat bagan jenis tari berdasarkan koreografi/struktur gerak. Bagan 
berisi definisi, contoh-contoh tari, dan karakteristik setiap jenis tari. 


Jenis Tari 


Berdasarkan Fungsi 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan membuat media pembelajaran audiovisual tentang jenis 
tari berdasarkan fungsi serta mencari foto dan video tari ritual/upacara, tari 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


hiburan, dan tari pertunjukan. Guru perlu memastikan ketersediaan proyektor, 
PC/laptop, dan pengeras suara sebelum melaksanakan pembelajaran. 


2. Apersepsi 


Di awal kegiatan pembelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan, seperti 
“Apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukan tari secara langsung?” 
dan “Apa fungsi tari tersebut bagi masyarakat?”. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut diutarakan untuk mengantarkan pemikiran peserta didik pada 
fungsi tari tradisional. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat mengukur tingkat pemahaman awal peserta didik melalui kegiatan 
tanya jawab. Guru dapat mengajukan pertanyaan, seperti “Sebutkan fungsi 
tari bagi manusia atau masyarakat!”. Guru dapat mengajukan pertanyaan 
lanjutan berdasarkan jawaban peserta didik. Jika peserta didik sudah mampu 
menyebutkan fungsi tari sebagai ritual, hiburan, dan pertunjukan, mintalah 
peserta didik untuk memberikan contoh tarinya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru menampilkan tiga gambar tari yang memiliki perbedaan fungsi 
dan memberikan penjelasan/deskripsi dari setiap karya tari. Peserta 
didik diminta untuk memperkirakan fungsi dari ketiga karya tari 
tersebut. Guru dapat memberikan soal tersebut dengan 
menampilkan gambar di depan kelas atau melalui aplikasi kuis 
daring, seperti Kahoot, Mentimeter, dan sebagainya. 


NN PF - -——— -— . -—.- =" N ni - 
4. Kegiatan inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran 5 mengacu 
pada tujuan pembelajaran 2 elemen mengalami. Selain itu, aktivitas 
yang telah dirancang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis dan berargumen peserta didik. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


b. | Materi Esensial 


Jenis tari berdasarkan fungsi, terbagi menjadi tiga: tari sebagai ritual/ 
upacara, tari sebagai hiburan dan tari sebagai pertunjukan. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model kooperatif dengan metode debat aktif. 
Adapun contoh aktivitas pembelajaran menggunakan metode debat 
aktif sebagai berikut. 


1) Kegiatan inti pembelajaran dapat diawali dengan mengamati 
video-video tari yang berfungsi sebagai upacara/ritual, hiburan, 
dan pertunjukan. Sebagai referensi, guru dapat memperlihatkan 
video-video tari yang dapat diakses pada akun YouTube berikut. 


Tabel 1.5 Referensi Video Guru Pembelajaran 5 


Jenis Tari Ritual Jenis Tari Hiburan $ Jenis Tari Pertunjukan 


Akun YouTube: Lare Osing AkunYouTube: Timor Kreatif Akun YouTube: Ngetis Picture 
Judul Video: Tari Seblang, Judul Video: Tarian Tebe Judul Video: Papua Soul of 
Ritual Adat Desa Olehsari, Terbaik dari Malaka NTT Melanesia oleh Papua Dance | 
Kecamatan Glagah, World Dance Day 2022 


Kabupaten Banyuwangi 


https://buku.kemdikbud. https://buku.kemdikbud. https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
go.id/s/TariSeblang go.id/s/TariTebeRaiMalaka PapuaSoulofMelanesia 


Melalui video yang diamati, peserta didik harus mampu meng- 
identifikasi fungsi serta mencermati ciri-ciri dari setiap jenis tari. 


2) Peserta didik dibagi ke dalam kelompok pro, kelompok kontra, dan 
kelompok netral. Kelompok pro akan menjawab tentang fungsi tari 
pada video yang ditayangkan dan memberikan alasan berdasarkan 
ciri-ciri yang ia temui. Kelompok kontra perlu menjawab dengan 


jawaban yang berbeda dan memberikan alasan berdasarkan ciri- 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


ciri yang ditemui. Kelompok pro dapat kembali mempertahankan 
pendapatnya, begitu pun kelompok kontra. Kelompok netral akan 
memberikan jawaban berdasarkan hasil identifikasinya sehingga 
jawaban yang diberikan dapat sama dengan kelompok pro ataupun 
kelompok kontra. Namun, kelompok netral perlu memberikan alasan 
yang lebih kuat untuk memperkuat jawabannya. 

3) Guru dapat meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan 
tentang jenis tari berdasarkan fungsi atas dasar hasil diskusi yang 
telah dilakukan dan menyampaikannya secara lisan. 


Alternatif Kegiatan 

Sebagai alternatif kegiatan diskusi, guru dapat membagi peserta 
didik ke dalam beberapa kelompok secara heterogen, lalu 
menugaskan peserta didik untuk berdiskusi tentang fungsi tari 
berdasarkan bahan bacaan atau sumber belajar lainnya. Peserta 
didik juga perlu mendiskusikan ciri-ciri setiap fungsi tari tersebut. 
Hasil diskusi dituliskan dalam lembar kerja peserta didik. 


x An” a dh, — 2 — ——. 40 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik mampu bekerja 
sama untuk menjelaskan informasi tentang jenis tari berdasarkan 
fungsi sehingga setiap anggota kelompok dapat berkontribusi 
dalam mempertahankan pendapat kelompoknya. Kegiatan ini akan 
memupuk sikap kolaboratif sebagai wujud dari dimensi gotong 
royong. 


pe ra an, wa a ria e üə. 


a Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan penekanan bahwa dalam tari ritual dan tari 
hiburan, nilai estetika tidak menjadi fokus utama. Namun, tidak berarti 
tari ritual dan tari hiburan tidak memiliki nilai estetika. Nilai estetika 
dalam tariritual dan tari hiburan dapat dinilai berdasarkan fungsi tari 
bagi masyarakat. 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari e 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat memberikan soal esai yang berisi pertanyaan yang disertai 
video atau gambar, seperti soal di LKPD Jenis Tari dalam Konteks Budaya 
bagian Kegiatan 3. 


2 Integrasi Teknologi 


Guru dapat menggunakan aplikasi kuis daring, seperti Google Form, 


agar soal dapat berisikan video. Dengan demikian, peserta didik 


dapat mengidentifikasi fungsi tari dengan lebih jelas. 


PS ra Pp ~ wa 5 - an “xd. - - 
6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Ia 


Dampingi peserta didik yang belum mencapai KKTP dalam mengamati video 
tari. Berikan penjelasan mengenai masing-masing jenis tari dan tugaskan 
peserta didik untuk membuat kesimpulan. 


7. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa hal 
berikut. 

a. Saya memahami bahwa tari ritual adalah.... 

b. Saya memahami bahwa tari hiburan adalah.... 

c. Saya memahami bahwa tari pertunjukan adalah.... 

d. Saya kesulitan dalam mempelajari jenis tari berdasarkan fungsi karena.... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan tidak memiliki 
akses internet atau listrik di dalam kelas, kegiatan identifikasi fungsi 
dan ciri khas/karakteristik tari pada setiap tari dapat dilakukan dengan 
merangsang peserta didik melalui foto-foto tari disertai deskripsi tari 
ritual/upacara, tari hiburan, tari pertunjukan, dan tari wisata dari guru. 
Peserta didik juga dapat diminta mencari informasi dari buku atau 
artikel yang ada di perpustakaan atau yang diberikan oleh guru. 

b. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas seperti 
membuat kliping tentang tari tradisional yang berfungsi sebagai tari 


ritual, tari hiburan, tari pertunjukan, dan tari wisata serta memberi 
keterangan pada setiap gambar yang ditempelkan. 


Oo Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Fungsi Tari dalam 


Konteks Budaya 


1. Persiapan Mengajar 


Aktivitas dalam kegiatan inti di kegiatan pembelajaran 6 ini mengacu pada 
metode pembelajaran penyelesaian masalah. Untuk itu, guru perlu memilih 
kasus yang berkaitan dengan fungsi tari dalam konteks budaya. Guru perlu 
membuat lembar kerja berisi pertanyaan yang harus didiskusikan peserta 
didik secara berkelompok. 


Dalam pertemuan ini, guru juga perlu menyiapkan gambar tari yang 
mengalami pergeseran fungsi, contohnya foto Tari Kuda Kepang yang ditam- 
pilkan di tempat pertunjukan dan Tari Kuda Kepang yang ditampilkan di 
lampu merah untuk mengamen. Selanjutnya, guru juga perlu menyiapkan 
video tari-tari ritual yang mengalami pergeseran fungsi menjadi tari pertun- 
jukan atau video tari klasik yang mengalami pergeseran fungsi menjadi tari 
pertunjukan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut, guru perlu 
menyiapkan proyektor dan laptop sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 


2. Apersepsi 


Guru dapat memperlihatkan gambar penari Kuda Kepang (penari Jathi- 
lan) yang sedang menari di lampu merah untuk mengamen dan gambar 
pertunjukan Kuda Kepang di tempat pertunjukan sebagai stimulus tentang 
perkembangan fungsi tari dari masa ke masa. Setelah itu, mereka mem- 
berikan pertanyaan pemantik, seperti “Apakah tari pada kedua gambar 
tersebut memiliki perbedaan fungsi?”. Guru perlu mendengarkan pendapat 
peserta didik dan mengajukan pertanyaan lanjutan, contohnya “Apakah 
seni tradisi boleh mengalami perubahan fungsi?”. Mintalah peserta didik 
untuk memberikan alasan atas jawaban yang diberikan. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan kegiatan tanya jawab secara lisan, contohnya 
memberikan pertanyaan, “Apa fungsi tari bagi masyarakat di daerahmu?” 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


4. Kegiatan inti 


. Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran 6 mengacu 
pada tujuan pembelajaran 3 elemen mengalami. Aktivitas yang dirancang 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 
didik. 


b. | Materi Esensial 


Perkembangan fungsi tari sejak zaman prasejarah, zaman masuknya 
pengaruh Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kemerde- 
kaan, zaman prakemerdekaan, hingga saat ini. 


Gi Aktivitas 


Guru dapat menggunakan metode pemecahan masalah ataupun me- 
tode lain yang lebih relevan. Adapun contoh aktivitas pembelajaran 
menggunakan metode pemecahan kasus sebagai berikut. 

1) Peserta didik dapat menganalisis adanya pergeseran fungsi pada 
sebuah karya tari dengan mengamati sebuah karya tari yang di- 
pertunjukkan dengan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, peserta 
didik menganalisis perbedaan tari ritual yang dipertunjukkan di 
tempat ritual dan tari ritual yang dipertunjukkan di gedung per- 
tunjukan melalui tayangan video. Sebagai referensi guru dapat 
memperlihatkan video pada link berikut. 


Tabel 1.6 Referensi Video Guru Pembelajaran 6 


Tari Hudoq Tari Hudoq 
sebagai seni ritual sebagai seni pertunjukan 


Akun YouTube: A. Hirung ART Akun YouTube: PESIARnet 
Judul Video: Hudoq Dayak Bahau Kamp. Judul Video: Hudoq, Ritual Magis Adat 
Long Daliq (upacara adat Laliiq Ugaal) Dayak Bahau, Kalimantan Timur 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
RitualMagisTariHudog PertunjukanTariHudog 


Oo Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


2) 


3) 


Dalam kegiatan mengamati ini, ajak peserta didik untuk meng- 
analisis perbedaan dari kedua sajian tari tersebut. 


Guru dapat memberikan sebuah kasus tentang tari daerah yang 
hampir punah. Sebagai referensi, guru dapat memberikan berita 
yang terdapat pada LKPD Fungsi Tari dalam Konteks Budaya. 
Berikan waktu untuk setiap kelompok untuk mendiskusikan kasus 
dan mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. 


Alternatif Kegiatan 

Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru 
dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang berbeda untuk 
setiap kelompok. Guru dapat mengelompokkan peserta didik 
berdasarkan tingkatan minat belajar tari. 


a) Minat belajar tinggi. Ditugaskan membaca bahan bacaan 
tentang fungsi tari dari berbagai referensi (buku, artikel, dan 
sebagainya) serta membuat rangkuman untuk dipresentasikan. 


b 


— 


Minat belajar sedang. Ditugaskan untuk membaca satu atau 
dua artikel tentang sejarah dan perkembangan sebuah karya 
tari yang mengalami pergeseran fungsi. Hasil bacaan dibuat 
menjadi sebuah rangkuman untuk dipresentasikan. 


Minat belajar rendah. Ditugaskan untuk mengamati video sebuah 
karya tari yang mengalami perubahan fungsi dan menuliskan hasil 
pengamatannya untuk dijadikan sebagai bahan presentasi. Karya 
tari yang disajikan perlu memiliki daya tarik dan keunikan agar 
peserta didik memiliki motivasi belajar. Sebagai contoh, guru dapat 
memberikan video tari ritual Babukung yang merupakan tarian ritual 
adat kematian suku Dayak Tomun di Lamandau. Kini, Tari Babukung 
menjadi festival tahunan yang rutin diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Lamandau. 


Apa na - —. rag” aya 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Melalui kegiatan mengamati fungsi tari, diharapkan peserta didik 
mampu memahami perubahan budaya sehingga dapat 
menghormati perbedaan prilaku antarbudaya sebagai wujud dari 
dimensi berkebinekaan global. 


P A. PN m . ar ag DA 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


qa Miskonsepsi 


Berikan penguatan bahvva pergeseran fungsi tari tidak berarti merusak 
karya tari, tetapi dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan dan 
pelestarian karya tari. Guru dapat memperlihatkan video tari yang 
dipertunjukkan di tempat wisata untuk menunjukkan dampak positif 
adanya pergeseran fungsi. 


5. Asesmen Akhir 


Untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang fungsi tari dalam konteks 
budaya, peserta didik dapat ditugaskan membuat bagan tentang fungsitari 
dari masa prasejarah hingga saat ini. 


İntegrasi Teknologi 

Peserta didik dapat ditugaskan untuk membuat bagan dalam 
bentuk digital menggunakan Microsoft VVord, Microsoft Povver 
Point, atau Canva. 


po ra Ng” QX. paq pan 2 Pi ib. a - 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Tugaskan peserta didik yang belum mencapai KKTP untuk membaca bahan 
bacaan tentang pergeseran fungsi tari dan tugaskan peserta didik untuk 
membuat rangkuman. Tugaskan peserta didik yang sudah mampu mencapai 
KKTP untuk membaca artikel-artikel karya tari yang mengalami pergeseran 
fungsi. 


7. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 
tanyaan berikut. 

a. Apa yang kamu pahami setelah mempelajari materi hari ini? 

Apa yang belum kami pahami? 

Apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari materi hari ini? 
Kegiatan apa yang membuatmu senang? 


oo x 


Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam kegiatan pembelajaran? 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang tidak memiliki 
akses internet dan listrik di dalam kelas, kegiatan mengamati gambar 
dan video dapat diganti dengan mendengarkan penjelasan guru tentang 
seni tari tradisi yang mengalami pergeseran fungsi. 

b. Bagi peserta didik yang tidak hadir di kelas, guru dapat memberikan 
tugas untuk membaca tentang perkembangan fungsi tari dari masa 
ke masa, lalu membuat tulisan tentang salah satu tari daerah yang 
mengalami pergeseran fungsi. 


Resume Latar Belakang 


Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan mempelajari inti sari tentang latar belakang nilai, jenis, 
dan fungsi tari dalam konteks budaya. Guru dapat menyiapkan informasi 
penting mengenai aspek yang diperlukan dalam sebuah resume. Guru dapat 
mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi pembelajaran 
tentang latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya. 


2. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-perta- 
nyaan yang berkaitan dengan materi latar belakang nilai, jenis, dan fungsi 
tari dalam konteks budaya. 


3. Kegiatan Inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang dituju mengacu pada ketercapaian semua tujuan 
pembelajaran dalam elemen mengalami. 


b. | Materi Esensial 


Inti sari latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari. 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Oo 


a Aktivitas 


Guru disarankan menggunakan model cooperative learning dengan 
tipe two stay two stray dan menggunakan metode pembelajaran dis- 
kusi-presentasi. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 
memiliki kekhasan dengan membagi anggota kelompok yang berisi 4 
orang: 2 orang bertamu ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi 
dan 2 orang lainnya tetap tinggal untuk membagikan informasi kepada 
kelompok yang bertamu (Huda, 2013). Guru dapat memodifikasi model 
pembelajaran ini dengan mengubah jumlah peserta didik yang tinggal 
dan bertamu ke kelompok lain. 


Guru membentuk kelompok secara heterogen. Tiap anggota kelompok 
membagi tugas sebagai pemberi informasi atau pencari informasi. Setelah 
pencari informasi mengunjungi semua kelompok, setiap kelompok 
kembali berdiskusi dan membuat rangkuman mengenai latar belakang 
nilai, jenis, dan fungsi tari. Guru sebaiknya menugaskan peserta didik 
untuk mempresentasikan rangkumannya. 


Integrasi Teknologi 

KAS Peserta didik dapat ditugaskan untuk membuat resume dalam 
Pp bentuk poster digital. Resume berbentuk digital memerlukan 

keterampilan peserta didik dalam mengolah aplikasi, seperti Canva, 

Picsart, atau Microsoft Word. 


PN ra mg” ~a wa pan . Pama — ıl A 


a Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan feedback dan penguatan terhadap hasil resume 
kelompok tentang latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari. 


4. Asesmen Akhir 


Guru dapat melakukan penilaian terhadap hasil resume yang dibuat peserta 
didik dalam bentuk paragraf. Instrumen dan rubrik penilaian resume dapat 
dilihat di bagian Asesmen/Penilaian. 


ee Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


5. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Bagi peserta didik yang telah menyelesaikan resume materi pembelajaran, 
guru dapat memberikan bahan bacaan tentang latar belakang nilai dalam 
tari-tari tradisi. Bagi peserta didik yang belum mampu membuat resume, 
guru dapat memberikan pertanyaan yang akan memandu peserta didik 
dalam membuat resume. 


6. Refleksi 


Refleksi kegiatan yang dapat diberikan pada peserta didik adalah guru 
menugaskan peserta didik untuk menggambarkan perasaannya setelah 
melakukan kegiatan pembelajaran 7 dan menuliskan pengalaman belajar 
yang telah diperoleh. 


7. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Guru dapat menugaskan peserta didikuntuk membuat resume dalam bentuk 
mind map, poster, atau slide presentasi. 


Mengelompokkan 


Nilai Tari dalam 
Konteks Budaya 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan menyiapkan foto/video/artikel dari tari-tari tradisi yang 
akan dikelompokkan oleh peserta didik berdasarkan nilai tari dalam konteks 
budaya. Sebaiknya, guru menggunakan laptop, proyektor, dan pengeras 
suara untuk menampilkan foto dan video. 


2. Apersepsi 


Prapengetahuan tentang latar belakang nilai tari dalam konteks budaya 
diperlukan peserta didik dalam mempertajam daya analisis pengelompokan 
tari-tari tradisi berdasarkan nilainya. Guru dapat mengajukan beberapa 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Q 


pertanyaan untuk mengantarkan ke kegiatan mengelompokkan nilai tari 
sebagai berikut. 


a. Apakah karya tari dapat memiliki beberapa nilai dalam masyarakat? 
b. Nilai-nilai apa saja yang biasanya terdapat pada sebuah karya tari di 
masyarakat? 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Peserta didik perlu memahami materi tentang latar belakang dan nilai tari 
untuk dapat mengelompokkan nilai tari dalam konteks budaya. Guru dapat 
memberikan tes berupa soal esai kepada peserta didik melalui LKPD atau 
memanfaatkan aplikasi kuis digital. Berikut contoh pertanyaan yang dapat 
diajukan guru. 


a. Jelaskan karakteristik tari tradisi yang memiliki nilai religius! 
Jelaskan nilai estetika yang terkandung pada tari tradisi! 
Sebutkan nilai sosial yang terkandung pada tari-tari tradisi yang kamu 
ketahui! 

d. Sebutkan nilai moral yang terkandung pada tari-tari tradisi yang kamu 
ketahui! 


4. Kegiatan Inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang dituju, yaitu tujuan pembelajaran di elemen mereflek- 
sikan serta meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik. 


b. | Materi Esensial 


Latar belakang dan nilai tari (kegiatan pembelajaran 1 dan 2). 


@ Aktivitas 


Berdasarkan pendekatan student center, guru dapat menggunakan 
kembali model pembelajaran kooperatif tipe think-talk-write dalam 
kegiatan pembelajaran 8 dan menerapkan metode tanya jawab dan 
diskusi. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


1) Think. Guru dapat menugaskan peserta didik untuk mengklasi- 
fikasikan nilai tari berdasarkan latar belakang budaya dengan 
mencermati isi video tari-tari tradisi yang disajikan, lalu peserta didik 
mencari video dan informasi melalui Google atau YouTube sebagai 
bahan pengamatan. Guru dapat menugaskan peserta didik untuk 
mengamati Tari Golek Ayun-Ayun (Yogyakarta), Tari Cendrawasih 
(Bali), Tari Cakalele (Maluku), Tari Piring (Sumatra Barat), dan Tari 
Enggang (Kalimantan Timur). 

2) Talk. Guru menugaskan peserta didik secara berkelompok untuk 
mendiskusikan hasil pengamatannya dan membuat kesepakatan 
tentang klasifikasi nilai-nilai tari yang diamati. 

3) Write. Pada akhir kegiatan, peserta didik dapat membuat simpulan 
tentang nilai yang terkandung pada tiap tari tradisi yang telah diamati 
dan didiskusikan. 


Diferensiasi 

Peserta didik dapat memilih peran dan tugasnya dalam kelompok 
sesuai dengan minatnya. Contohnya, peserta didik yang gemar 
membaca dapat bertugas dalam mencari referensi bacaan untuk 
mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada tari yang diamati, peserta 
didik yang gemar menonton bertugas sebagai pengamat video tari, 
peserta didik yang gemar beraktivitas dapat diberikan tugas sebagai 
presenter dalam mengomunikasikan hasil diskusi kelompok. 


- T Apa ee ban PEN 40 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan pembelajaran 8 mencerminkan dimensi gotong royong, 
yaitu elemen kolaborasi, yang mana peserta didik bekerja sama dan 
mampu merumuskan tujuan/kesepakatan bersama. 


- PN? N pa - -.—.—.. a 
D ..— 7. 


a Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan penjelasan tentang nilai yang paling melekat 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Q 


pada setiap tari tradisi. 


5. Asesmen Akhir 


Ketercapaian pembelajaran pada kegiatan 8 dapat diukur dengan memberikan 
tes kognitif pada peserta didik. Tes yang diberikan dapat berupa soal pilihan 
ganda kompleks seperti contoh berikut. 


Tabel 1.7 Asesmen Kegiatan Pembelajaran 8 


Peserta didik dapat memberikan tanda centang (V) lebih dari satu pilihan yang 
tersedia. 
Tari Piring mengandung nilai-nilai.... 
Nilai estetika Nilai sosial 
Nilai religius Nilai moral 
Alasan: 
Tari Enggang mengandung nilai-nilai.... 
Nilai estetika Nilai sosial 
Nilai religius Nilai moral 
Alasan: 
Tari Cakalele mengandung nilai-nilai.... 
Nilai estetika Nilai sosial 
Nilai religius Nilai moral 
Alasan: 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Peserta didik yang telah memahami materi pembelajaran 8 dapat diberikan 
artikel terkait latar belakang nilai yang terdapat pada tari tradisi lainnya. 


7. Refleksi 


Guru dapat memberikan refleksi kegiatan pembelajaran pada peserta didik 
sebagai berikut. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Berilah tanda centang (V) pada pernyataan yang sesuai! 


Tabel 1.8 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 8 


aa 


Saya mengerti materi tentang latar 
belakang nilai tari dalam konteks budaya. 


Saya mampu mengelompokkan tari 
2. berdasarkan latar belakang nilai di 
masyarakat. 


Saya mampu menjelaskan informasi 
3. tentang nilai-nilai yang terdapat pada tari 
yang saya identifikasi. 


Saya memiliki hambatan dalam 
4. mengelompokkan tari berdasarkan latar 
belakang nilai dalam konteks budaya. 


Saya memahami bahwa pada sebuah tari 
mengandung nilai yang beragam. 


Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Guru dapat menggunakan metode picture and picture dalam kegiatan 
mengelompokkan nilai tari. Guru perlu menyiapkan kartu bergambar, lalu 
menugaskan peserta didik untuk mencari informasi tentang nilai tari dalam 
gambar tersebut melalui berbagai sumber. Tempelkan kartu gambar pada 
tabel nilai tari yang dibuat guru di papan tulis. 


Mengelompokkan 


Jenis Tari 


Persiapan Mengajar 


Siapkan video tari Nusantara yang memiliki perbedaan jenis tari. Siapkan 
proyektor, laptop, dan pengeras suara untuk mendukung kegiatan pem- 


belajaran. Guru perlu menyiapkan lembar kerja peserta didik yang berisi 
tentang pengelompokan jenis tari. 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Q 


2. Apersepsi 


Guru dapat bertanya pada peserta terkait jenis tari tradisi daerah yang 
peserta didik ketahui, lalu bertanya tentang apa itu tari tradisional. Jika 
dalam waktu dekat peserta didik pernah menari atau melihat karya tari, 
guru dapat mengaitkan pertanyaan jenis tari dengan tari tersebut. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan tanya jawab terkait materi tentang jenis tari. Materi 
jenis tari menjadi materi prasyarat dalam kegiatan mengelompokkan jenis 
tari sehingga guru dapat melakukan tanya jawab atau memberikan soal 
esai sebagai berikut. 


Sebutkan jenis tari berdasarkan pola garapannyal 
Jelaskan perbedaan tiap-tiap jenis tari berdasarkan pola garapan! 
Berdasarkan koreografi/struktur gerak, tari terbagi menjadi.... 


ano D 


Jelaskan perbedaan tiap-tiap jenis tari berdasarkan koreografi/struktur 
geraknya! 


Integrasi Teknologi 

Guru dapat memanfaatkan aplikasi kuis digital, seperti Google 
Form, untuk mengukur kemampuan awal peserta didik terkait materi 
prasyarat. 


——. -— .— x —.. “b. a - 


4. Kegiatan inti 


la. Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran 9 mengacu 
pada tujuan pembelajaran elemen merefleksikan serta meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui aktivitas mengelom- 
pokkan tari berdasarkan jenisnya. 


b. | Materi Esensial 


Pengelompokan jenis tari berdasarkan pola garapan dan berdasarkan 
koreografi/struktur gerak. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


a Aktivitas 


Kegiatan mengelompokkan jenis tari dapat dilakukan dengan metode 
diskusi. Guru dapat melakukan aktivitas sebagai berikut. 


1) Mengamati 
Peserta didik ditugaskan untuk mengelompokkan jenis tari pada 


tari-tari yang diamati. Guru dapat menggunakan video yang dire- 
komendasikan di bagian referensi video. Tugaskan peserta didik 
untuk menuliskan hasil pengamatannya pada contoh lembar kerja 
seperti berikut. 


Nama :(Nama peserta didik) 
Kelas 


Hasil Pengamatan 


Video 1 
Nama Tari : Tari Baris 
Informasi Tari 


Video 2 
Nama Tari : Tari Merak 
Informasi Tari 


Video 3 
Nama Tari : Tari Caci 
Informasi Tari : 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat memberikan bahan bacaan tentang tari-tari tradisi 
Nusantara untuk diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Guru dapat 
memanfaatkan referensi bahan bacaan yang terdapat di bagian 
akhir bab untuk dapat mengembangkan bahan bacaan tentang jenis 
tari. 


. A a maie —— qışın , maa x lb. sa 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Q 


2) Diskusi 
Peserta didik melakukan diskusi hasil pengamatan setiap anggota 
kelompok serta membuat kesepakatan pengelompokan jenis tari. 
Tugaskan peserta didik untuk membuat kesimpulan hasil diskusi. 


Alternatif Kegiatan 

Peserta didik diharapkan mampu bekerja sama dalam kegiatan 
mengelompokkan jenis tari sebagai implementasi dari dimensi 
gotong royong elemen kolaborasi. 


PN ra -—-—ıx ı. sa — a -—. pn N a - ı 


3) Komunikasikan 
Komunikasikan hasil diskusi kelompok secara lisan di depan kelas. 
Tugaskan salah satu perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil 
diskusi di depan kelas. 


İd.) Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan umpan balik untuk setiap favvaban kelompok. 
Guru juga disarankan memberikan penjelasan tentang karakteristik dari 
setiap jenis tari berdasarkan contoh dari tari-tari tradisi yang diamati. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat memberikan soal seperti berikut. 


Peserta didik dapat memberikan tanda centang (V) lebih dari satu pilihan 
yang tersedia. 


Tabel 1.9 Asesmen Formatif Kegiatan Pembelajaran 9 


Jenis Tari 


Nama Tari Pola garapan Struktur gerak 


Klasik | Rakyat | Kreasi | Tunggal | Berpasangan | Kelompok 


Tari Piring 


Tari Baris 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Jenis Tari 


Nama Tari Pola garapan Struktur gerak 


Klasik | Rakyat | Kreasi | Tunggal | Berpasangan | Kelompok 


Tari Caci 


Tari 
Bambangan 
Cakil 


Tari Merak 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Tugaskan peserta didik yang belum mencapai KKTP untuk membaca bahan 
bacaan tentangjenis tari, lalu dampingi peserta didik dalam kegiatan peng- 
amatan video tari. Berikan informasi tambahan, instruksi, atau pertanyaan 
yang akan memandu peserta didik menemukan karakteristik dari setiap 
jenis tari. Dengan demikian, peserta didik dapat mengelompokkan jenis 
tari dengan benar. 


7. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 

tanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah kamu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelompokkan 
jenis tari? 

b. Apa yang belum kami pahami? 

C. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam mengelompokkan jenis tari? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang tidak memiliki 
akses internet dan listrik di dalam kelas, kegiatan mengamati video 
dapat diganti dengan menyimak penjelasan guru tentang tari tradisi 
Nusantara berdasarkan jenis tarinya. 

b. Bagi peserta didik yang tidak hadir di kelas, guru dapat memberikan 
tugas untuk mengelompokkan tari-tari tradisi Nusantara yang telah 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari (s) 


ditentukan guru. 


Mengelompokkan 


Fungsi Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Guru dapat menyiapkan berbagai video tari yang memiliki perbedaan 
fungsi. Video harus memiliki perbedaan yang mencolok agar peserta didik 
dapat mengidentifikasi perbedaan fungsi serta karakteristik dari foto/video 
yang ditampilkan. Agar gambar tari dapat ditampilkan di depan kelas, guru 
disarankan memastikan ketersediaan proyektor, laptop, dan pengeras suara 
untuk kegiatan pembelajaran. Guru sebaiknya mempersiapkan lembar 
kerja yang akan digunakan peserta didik untuk mencatat hasil kegiatan 
mengamati dan diskusi. 


2. Apersepsi 


Untuk membangkitkan prapengetahuan peserta didik, guru dapat kembali 
mengajak peserta didik untuk mengingat dan menyebutkan fungsi tari dalam 
konteks budaya. Guru dapat mengajukan pertanyaan, “Apakah sebuah karya 
tari dapat memiliki berbagai fungsi di masyarakat?”. Selanjutnya, guru dapat 
bertanya lebih lanjut dengan meminta peserta didik memberikan contoh 
tari untuk setiap pertanyaan. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Peserta didik perlu mempelajari fungsi tari agar dapat mengelompokkan 
tari berdasarkan fungsi. Guru dapat memberikan asesmen awal berupa 
soal esai kepada peserta didik untuk menilai apakah peserta didik masih 
mengingat materi fungsi tari. Guru dapat memberikan soal seperti berikut. 
a. Bagaimana ciri-ciri tari ritual/upacara? 

b. Bagaimana ciri-ciri tari hiburan? 

c. Bagaimana ciri-ciri tari pertunjukan? 


o İntegrasi Teknologi 

Dalam kegiatan ini, integrasi teknologi akan mempermudah guru 

KAS untuk melihat kondisi kognitif awal peserta didik. Guru dapat 
HA menggunakan aplikasi Mentimeter ataupun Google Form sehingga 

dapat membaca jawaban peserta didik dalam waktu yang lebih 

singkat. 


o pe an — — Wa agih “ar Ba Medina 


4. Kegiatan inti 


2 Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran 10 
mengacu pada tujuan pembelajaran elemen merefleksikan serta 
meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui aktivitas 
mengelompokkan tari berdasarkan fungsinya. 


b. | Materi Esensial 


Pengelompokan jenis tari berdasarkan fungsi tari. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menerapkan kembali model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe group investigations. 

1) Seleksi topik. Guru menyediakan video tari yang telah dibedakan 
berdasarkan fungsinya untuk diamati peserta didik. 

2) Perencanaan. Peserta didik dituntut untuk dapat mengasosiasikan 
pengetahuan yang dimiliki tentang ciri khas/karakteristik tari 
berdasarkan fungsi pada tari yang sedang diamati. Peserta didik 
merancang pembagian tugas dalam kelompok sehingga mampu 
mengelompokkan tari-tari yang diamati sesuai fungsinya. 

3) Implementasi. Setiap peserta didik diminta untuk menuliskan hasil 
pengamatannya pada lembar kerja seperti berikut. 


Nama : (Nama peserta didik) 


Hasil Pengamatan 

Video 1 

Nama Tari : (Judul karya tari yang disaksikan) 

Informasi Tari : (Tuliskan berbagai informasi yang didapatkan terkait 
tari yang diamati. Contohnya, asal daerah, latar 
belakang ide gagasan tari, dan sebagainya) 

Catatan Penting : (Tuliskan ciri-ciri yang tampak pada tari yang diamati. 
Contohnya, “terdapat interaksi dengan penonton” 
atau “disajikan di tempat pertunjukan”) 

Fungsi Tari : (Fungsi tari berdasarkan hasil identifikasi) 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


4) Analisis dan sintesis. Guru dapat menugaskan peserta didik 
secara kelompok untuk mendiskusikan hasil pengamatan setiap 
anggota kelompok dan membuat kesepakatan tentang kategorisasi 
fungsi-fungsi tari yang diamati. 

5) Presentasi. Peserta didik diminta untuk mengomunikasikan hasil 
kerjanya di depan kelas. 

6) Evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat guru lakukan dengan merujuk 
kegiatan refleksi dan tindak lanjut peserta didik pada kegiatan 
pembelajaran ini. 


fa. Miskonsepsi 


Guru perlu memperdalam pengetahuan peserta didik tentang fungsitari 
pada video-video tari yang diamati sesuai dengan gaya belajar peserta 
didik. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat memberikan tes berupa soal menjodohkan seperti contoh berikut. 


Mengelompokkan Fungsi Tari 

Nama: 

Petunjuk: 

1. Carilah informasi tentang tari-tari berikut ini melalui Google, YouTube, ataupun 
sosial media lainnya. 
1. Tari Randai 
2. Tari Babukung 
3. Tari Gemu Famire 
4. Tari Cakalele 
5. Tari Pakarena 


. Tari Rejang 
. Tari Remo 


. Sendratari Ramayana 
. Tari Merak 
0. Tari Yospan 


2. Kelompokkan kesepuluh tarian di atas pada tabel berikut. 


Ritual Hiburan Pertunjukan 


(diisi dengan nama tari 
yang memiliki fungsi 
sebagai tari ritual) 


(diisi dengan nama tari 
yang memiliki fungsi 
sebagai tari hiburan) 


(diisi dengan nama tari 
yang memiliki fungsi 
sebagai tari pertunjukan) 


i; 


2: 


(5) Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Dampingi peserta didik yang belum mampu mengelompokkan fungsi tari. 
Bimbing peserta didik untuk menemukan fungsi tari dengan memberikan 
perintah atau pertanyaan yang mengarah pada karakteristik tari berdasarkan 
fungsi. Contohnya, “Amati tempat pertunjukan yang digunakan!” (perintah) 
atau “Apakah karya tari yang diamati mengandung hal magis?” (pertanyaan). 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 
tanyaan berikut. 

a. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam mengelompokkan tari? 

b. Tariapa yang paling sulit diidentifikasi? 

C. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam kegiatan pembelajaran? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Jika mengalami kendala dalam sarana prasarana, guru dapat mencetak 
berbagai artikel tentang tari-tari tradisional yang memiliki perbedaan fungsi. 
Guru dapat memberikan soal menjodohkan (make amatch) antara tari dan 
fungsi tarinya. Soal ini juga dapat diberikan bagi peserta didik yang tidak 
hadir ke sekolah. 


Mengelompokkan Nilai, 


Jenis, dan Fungsi Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Guru dapat memilah dan menentukan tari-tari tradisi yang telah peserta 
didik amati pada kegiatan pembelajaran sebelumnya untuk dikelompok- 
kan berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya. Guru 
perlu memeriksa ketersediaan proyektor, laptop, dan pengeras suara untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari (=) 


2. Apersepsi 


Guru dapat mengajak peserta didik untuk menyebutkan tari tradisi daerah 
setempat. Tanyakan pada peserta didik, apakah peserta didik pernah me- 
nyaksikan tarian tersebut. Jika peserta didik tidak dapat menyebutkan tari 
yang berasal dari daerahnya, guru dapat menyebutkan tari daerah setempat 
dengan memperlihatkan gambar tari di depan kelas. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat memberikan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan 
yang berkaitan dengan materi nilai, jenis, dan fungsi tari yang telah dipelajari 
peserta didik sebelumnya. Peserta didik harus menguasai materi tersebut 
agar dapat mengelompokkan nilai, jenis, dan fungsi sebuah karya tari. Guru 
dapat mengajukan pertanyaan seperti berikut. 


a. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung pada tari! 

b. Sebutkan dan jelaskan jenis tari berdasarkan pola garapan! 

c. Sebutkan danjelaskan jenis tari berdasarkan koreografi/struktur gerak! 
d. Sebutkan dan jelaskan jenis tari berdasarkan fungsi! 

e. Jelaskan fungsi tari dalam konteks budaya! 


Integrasi Teknologi 

Guru dapat menggunakan aplikasi Mentimeter ataupun Google 
Form sehingga dapat membaca jawaban semua peserta didik 
dalam waktu yang lebih singkat. 


“Zn. ra —.. a 2 Inna - an “m. ün. 


4. Kegiatan inti 


. Kompetensi 


Kompetensi yang diharapkan mengacu pada tujuan pembelajaran elemen 
merefleksikan. Berdasarkan aktivitas yang dirancang, diharapkan peserta 
didik memiliki keterampilan berpikir kritis. 


(=) Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Q Materi Esensial 


Pengelompokan nilai, jenis, dan fungsi dari tari-tari tradisi. 


(2) Aktivitas 


Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat mind map secara 
berkelompok. Kegiatan diavvali dengan mengamati berbagai video tari 
dan membaca informasi mengenai tari yang diamati, lalu membuat 
pengelompokan nilai, jenis, dan fungsi tari dalam mind map. Berikut 
merupakan contoh mind map yang dibuat secara digital. 


Jelaskan karakteristik Nilai Religius 


sikap nilai dan sertakan 1: 

contoh dari daerah yang Nilai 

mengandung nilai-nilai —— 

tersebut [ Nilai Moral | . Tari Klasik 


Pola Garapan Tari Rakyat 
Tari Kreasi 


s Jelaskan karakteristik 

tiap jenis secara singkat 
> kc sertakan contoh tari daerah 
yang mengandung fungsi 
tersebut 


Tari Tunggal 
Struktur Gerak Tari Berpasangan 


Tari Kelompok 


— 


lelaskan karakteristik 

tiap fungsi dan sertakan 
contoh tari daerah yang 
mengandung fungsi tersebut 


Gambar 1.1 Contoh Mind Map 


Diferensiasi 


Peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dapat memegang 
peran untuk mengamati video-video tari; peserta didik yang memiliki 
gaya belajar kinestetik, khususnya keterampilan tulisan/gambar/ 
teknologi, dapat memegang peran sebagai pembuat desain mind 
map. Guru juga menyediakan bahan bacaan untuk membantu 
pemahaman peserta didik dengan gaya belajar visual. 


A mar nggah ea Pra 
Ka 


a a 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan mengelompokkan nilai, jenis, dan fungsi tari pada tari 
tradisi daerah setempat merupakan bentuk usaha mengenal 
dan menghargai budaya daerah yang merefleksikan dimensi 
berkebhinekaan global subelemen mengenal dan menghargai 
budaya. 


Kegiatan diskusi mengenai nilai, jenis, dan fungsi tari daerah 
setempat diharapkan dapat menanamkan dimensi gotong royong, 
khususnya elemen kolaborasi. 


FA ra Ng” NG a nb R PA xd. “ ~ 


a Miskonsepsi 


Guru perlu menekankan bahvva mind map tidak hanya menampilkan 
nilai, jenis, dan fungsi dari setiap tari, tetapi juga perlu hubungan dari 
aspek-aspek yang berkaitan. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat menilai mind map dengan instrumen dan rubrik penilaian yang 
ada di bagian Asesmen. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Dampingi peserta didik yang kesulitan dalam mengelompokkan nilai, jenis, 
dan fungsi tari dengan memberikan informasi tambahan terkait karya tari 
yang dianalisis sehingga peserta didik memiliki gambaran tentang nilai, 
jenis, dan fungsi tari yang sesuai. 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 
tanyaan berikut. 


(s) Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tabel 1.10 Refleksi Kegiatan Pembelajaran 11 


Jawaban 


Pernyataan 


1. Saya senang bekerja sama dengan orang lain dalam 
mengelompokkan nilai, jenis, dan fungsi tari. 


2. Saya kesulitan dalam mengelompokkan nilai, jenis, 
dan fungsi tari bersama kelompok. 


3. Saya lebih suka belajar secara individu. 


4. Saya senang mempelajari kebudayaan melalui seni 
tari tradisi daerah. 


5. Saya mampu mengelompokkan nilai, jenis, dan 
fungsi tari daerah setempat. 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Kendala terkait sarana prasarana, guru dapat mencari dan menggunakan 
buku/artikel berisi informasi lengkap tentang tari yang akan dipelajari. Guru 
juga dapat mencetak dokumentasi tari dari bentuk gerak, rias, busana, dan 
properti untuk menunjang kegiatan membuat mind map secara manual 
menggunakan kertas dan pulpen berwarna/spidol. 


95) Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat 


Dalam Bab 1 ini, belum ada kegiatan yang melibatkan orang tua secara langsung. 
Namun, interaksi guru, peserta didik, dan orang tua dapat dilakukan dalam 


kegiatan mencari informasi tentang nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi dalam 
konteks budaya. Guru perlu menginformasikan pada orang tua untuk dapat 
mengawasi penggunaan gawai dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan 
informasi yang sesuai. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


Saman D 


1. Instrumen dan Rubrik Penilaian Awal Tes Kognitif 


a. Instrumen Awal Tes Kognitif (Esai) 


Jelaskan proses atau latar belakang terciptanya karya tari! 
Sebutkan nilai yang terkandung dalam sebuah karya tari! 
Sebutkan jenis-jenis tari! 
Berikan contoh tari klasik! 
Berikan contoh tari rakyat! 
Berikan contoh tari tunggal! 
Berikan contoh tari ritual! 
Berikan contoh tari hiburan! 
Berikan contoh tari pertunjukan! 
10) Sebutkan macam-macam fungsi tari di masyarakat! 


Jawaban: 


b. Rubrik Penilaian Awal Tes Kognitif 


Petunjuk Menilai: 
0 = peserta didik tidak menjawab soal 
1 = peserta didik menjawab soal, tapi salah 
2 = peserta didik menjawab soal dengan benar, tapi tidak lengkap 
3 - peserta didik menjawab soal dengan benar dan lengkap 
Tuliskan skor pada setiap kolom nomor soal. 
Nilai Akhir = (total skor : total skor maksimal) < 10 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tabel 1.11 Rubrik Penilaian Awal (Kognitif) 


Peserta 


2. Instrumen Penilaian Diri Nonkognitif 


TENTANGKU"” 


NN 
NAMA SAYA: SN 


PENGALAMAN MENYENANGKAN SAYA 
DI KELAS SEBELUMNYA: 


NAMA PANGGILAN SAYA: 


PELAJARAN YANG SAYA SUKA: 


CARA BELAJAR YANG SAYA SUKA: PENGALAMAN TIDAK MENYENANGKAN SAYA 


DI KELAS SEBELUMNYA: 
- MENONTON VIDEO m 


- MENDENGARKAN AUDIO m 


- AKTIVITAS BERGERRAK m 


Gambar 1.2 Instrumen Penilaian Diri Nonkognitif 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari 


3. Lembar dan Rubrik Penilaian Rangkuman Latar Belakang Nilai, 
Jenis, dan Fungsi Tari 
Catatan: Berilah tanda centang (v) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Petunjuk Menilai: 
1 = tidak lengkap/tidak benar 
2 = cukup lengkap/cukup benar 
3 = lengkap/benar 
4 = sangat lengkap/sangat benar 
Nilai = (total skor : total skor maksimal) < 100 


Tabel 1.12 Penilaian Rangkuman 


Aspek Penilaian 


1; Kelengkapan isi materi 
2. Kebenaran isi materi 
Total Skor 


Tabel 1.13 Rubrik Penilaian Rangkuman 


Deskripsi Indikator 


Aspek Penilaian 


1: Kelengkapan Tidak memuat informasi tentang latar 
isi materi 1 belakang nilai, jenis, dan fungsi tari beserta 
contoh tarinya. 


Memuat sebagian informasi tentang latar 
2 belakang nilai, jenis, dan fungsi tari tanpa 
memberikan contoh tarinya. 


Memuat seluruh informasi tentang latar 
3 belakang nilai, jenis, dan fungsi tari tanpa 
memberikan contoh tarinya. 


Memuat seluruh informasi tentang latar 
4 belakang nilai, jenis, dan fungsi tari disertai 
contoh tarinya. 


ee Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Deskripsi Indikator 


Aspek Penilaian 
səri keterangan 0 


2. Kebenaran isi Memuat informasi tentang latar belakang 
materi 1 nilai, jenis, dan fungsi tari beserta contoh 
tarinya dengan tidak benar. 


Memuat informasi tentang latar belakang 
2 nilai, jenis, dan fungsi tari beserta contoh 
tarinya dengan cukup benar. 


Memuat informasi tentang latar belakang 
3 nilai, jenis, dan fungsi tari beserta contoh 
tarinya dengan benar. 


Memuat informasi tentang latar belakang 
4 nilai, jenis, dan fungsi tari beserta contoh 
tarinya dengan sangat benar. 


4. Lembar dan Rubrik Penilaian Mind Map Pengelompokan Nilai, 

Jenis, dan Fungsi Tari 
Catatan: Berilah tanda centang (V) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
Petunjuk Menilai: 

1 = tidak jelas/menarik/lengkap 

2 = cukup jelas/menarik/lengkap 

3 - jelas/menarik/lengkap 

4 = sangat jelas/menarik/lengkap 

Nilai = total skor < 5 


Tabel 1.14 Penilaian Mind Map 


. PE TE 
Aspek Penilaian 
D EEE: En 
1. 


Kata kunci 


Hubungan materi utama dan materi cabang 


Desain mind map 


Kesesualan isi 


35. 


Kelengkapan informasi 


Total Skor 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


Tabel 1.15 Rubrik Penilaian Mind Map 


Deskripsi Indikator 
Aspek Penilaian 
so keterangan O O 


1 Kata kunci tidak sesuai. 
2 Kata kunci kurang sesuai. 
1. Kata kunci 
3 Sesuai kata kuncinya. 
4 Sangat sesuai kata kuncinya. 
1 Tidak terhubung antara materi utama 
dan cabang. 
Kurang terhubung antara materi utama 
Hubungan materi - dan cabang. 
2. utama dan materi 
cabang 3 Cukup terhubung antara materi utama 
dan cabang. 
A Sangat terhubung antara materi utama 
dan cabang. 
1 Warna dan desain tidak menarik. 
2 Warna dan desain kurang menarik. 
3. Desain mind map 
3 Warna dan desain cukup menarik. 
4 Warna dan desain sangat menarik. 
1 Tidak sesuai isi materinya. 
2 Kurang sesuai isi materinya. 
4. Kesesuaian isi 
3 Sesuai isi materinya. 
4 Sangat sesuai isi materinya. 
1 Tidak memuat pengelompokan nilai, 
jenis, dan fungsi tari. 
9 Memuat sebagian pengelompokan nilai, 
jenis, dan fungsi tari. 
5. Kelengkapan isi Memuat seluruh informasi 
materi 3 pengelompokan nilai, jenis, dan fungsi 
tari tanpa memberikan contoh tarinya. 
Memuat seluruh informasi 
4 pengelompokan nilai, jenis, dan fungsi 
tari serta memberikan contoh tarinya. 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


5. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 1 


Tujuan 


Perlu 


Tabel 1.16 KKTP Bab 1 


Pembelajaran Bimbingan Cukup Sangat Daik 
Menjelaskan Belum me- Menunjukkan | Menunjukkan | Menunjukkan 
latar nunjukkan sebagian kecil | sebagian semua 
belakang kemampuan kemampuan besar kemampuan 
nilai tari menjelaskan menjelaskan kemampuan menjelaskan 
dalam latar bela- latar menjelaskan latar 
konteks kang nilai belakang latar belakang 
budaya. tari dalam nilai tari belakang nilai tari 
konteks buda- | dalam nilai tari dalam 
ya. konteks dalam konteks 
budaya. konteks budaya. 
budaya. 
Menjelaskan Belum Menunjukkan | Menunjukkan | Menunjukkan 
jenis dan menunjukkan | kemampuan sebagian semua 
fungsi tari kemampuan menjelaskan besar kemampuan 
dalam menjelaskan jenis dan kemampuan menjelaskan 
konteks jenis dan fungsi tari menjelaskan jenis dan 
budaya. fungsi tari dalam jenis dan fungsi tari 
dalam konteks fungsi tari dalam 
konteks budaya. dalam konteks 
budaya. konteks budaya. 
budaya. 
Menyimpul- Belum me- Menunjukkan | Menunjukkan | Menunjukkan 
kan latar be- nunjukkan sebagian kecil | sebagian semua 
lakang nilai, kemampuan kemampuan besar kemampuan 
jenis, dan menyimpul- menyimpul- kemampuan menyim- 
fungsi tari da- | kan latar be- kan latar menyimpul- pulkan latar 
lam konteks lakang nilai, belakang kan latar belakang 
budaya. jenis, dan nilai, jenis, belakang nilai, jenis, 
fungsi tari da- | dan fungsi nilai, jenis, dan fungsi 
lam konteks tari dalam dan fungsi tari dalam 
budaya. konteks tari dalam konteks 
budaya. konteks budaya. 
budaya. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


Tujuan 


Perlu 


Cukup 


Sangat Baik 


Pembelajaran 


Mengelom- 
pokkan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
berdasarkan 
latar 
belakang 
budaya serta 
mengukur 
hasil 
pencapaian 
diri. 


Bimbingan 


Belum 
menunjukkan 
kemampuan 
mengelom- 
pokkan 

nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari dalam 
konteks 
budaya. 


Menunjukkan 
sebagian 
kecil 
kemampuan 
mengelom- 
pokkan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari dalam 
konteks 
budaya. 


Menunjukkan 
sebagian 
besar 
kemampuan 
mengelom- 
pokkan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari dalam 
konteks 
budaya. 


Menunjukkan 
semua 
kemampuan 
mengelom- 
pokkan 

nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari dalam 
konteks 
budaya. 


D Pengayaan dan Remedial 


Peserta didik yang masuk dalam kategori perlu bimbingan dapat ditugaskan 
untuk mengulang kembali kegiatan mengelompokkan nilai, jenis, dan fungsi tari 
dalam konteks budaya. Peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori 
sangat baik dapat diberikan pengembangan materi tentang latar belakang nilai, 
jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya melalui berbagai bahan bacaan dan 


referensi video pembelajaran. 


Q Reaksi Guru ) 


Guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 
Apakah peserta didik antusias dalam mempelajari latar belakang nilai, 
jenis, dan fungsi tari? 
Apakah peserta didik memahami latar belakang nilai, jenis, dan fungsi 


1. 


tari? 


Berdasarkan kegiatan tanya jawab dengan peserta didik, materi apa yang 
sulit dipahami peserta didik? 
Kesulitan apa yang Anda alami dalam melakukan pembelajaran? 
Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses belajar? 
Apakah alokasi waktu sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran? 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


19 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 


1. LKPD Menjelaskan Latar Belakang Nilai Tari dalam Konteks 
Budaya 


LKPD SENI TARI KELAS VII 
“Latar Belakang Nilai Tari” 


Tujuan Pembelajaran 


Peserta didik mampu menjelaskan informasi mengenai latar 
belakang tari dalam konteks budaya. 


Langkah Kegiatan 


1. Menyebutkan latar belakang tari dalam konteks budaya. 
2. Menjelaskan nilai tari dalam konteks budaya. 


Petunjuk Kerja 


Perhatikan instruksi kerja pada setiap kegiatan. 

Selesaikan tiap kegiatan dengan cermat. 

Kerjakan setiap tugas mandiri dengan baik. 

Pahami setiap bacaan/video yang disajikan. 

Diskusikan setiap masalah yang ditemukan dalam LKPD bersama 
rekan kelompok. 


Kegiatan 1: Latar Belakang Tari dalam Konteks Budaya 


Ayo, Membaca! 


Mengenal Tari sebagai Gagasan, Aktivitas, 
dan Produk Masyarakat 


ARENG 


Perwujudan budaya menurut J.J. Honigman (dalam Poerwanto, 2000), yaitu 
berupa gagasan/sistem nilai, kompleks aktivitas/tindakan berpola, dan ar- 
tefak/fisik kebudayaan/produk. Seni tari sebagai salah satu unsur kebuda- 
yaan dapat mengadaptasi teori perwujudan budaya untuk menelaah latar 
belakang tari dalam konteks budaya. 


Tari sebagai gagasan menelaah pemikiran/konsep yang melahirkan tari 
tradisi di masyarakat. Memahami gagasan pada tari tradisi dapat dilihat 
melalui bentuk dan makna gerak, busana, rias, properti, serta judul/sinop- 
sis tari. Tari sebagai aktivitas menelaah bentuk gerak yang merefleksikan 
kegiatan kehidupan objek tari. Objek aktivitas dalam gerak tari tidak hanya 
tertuju pada perilaku manusia, tapi juga dapat mengambil objek perilaku 
hewan atau fenomena alam. Menelaah tari sebagai produk masyarakat 
menjelaskan informasi tentang keunikan/kekhasan tari yang dimiliki dae- 


rah tertentu. 
Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


Ayo, Berlatih! 


Kerjakan soal menjodohkan pernyataan berikut dengan teliti! 


Tari dalam Konteks 


Pernyataan 
y Budaya Berwujud... 


1. Tari Merak dari Jawa Barat dan Tari 
Cendrawasih dari Bali merupakan 
dua karya tari yang mencerminkan 
identitas daerahnya. Penjelasan tersebut 
merupakan perwujudan tari sebagai 
bentuk.... Lİ Gagasan 

2. Aryo diminta membuat gerak tari, 
ja teringat gerak seekor kera saat 


memanjat pohon ketika ia berkunjung L] Produk 
di kebun binatang. Penjelasan tersebut 
merupakan perwujudan tari sebagai El Aktivitas 


bentuk.... 

3. Andini mencoba menari dengan 
meniru gerak ibu saat menjual ikan di 
pasar. Penjelasan tersebut merupakan 
perwujudan tari sebagai bentuk.... 


Amati pertunjukan tari tradisi di bawah ini dengan memindai kode OR 
berikut! 


Tari Cendrawasih 


Akun YouTube: Swara Danta 
Judul Video: Tari Cendrawasih I 
Genta Bhuana Sari peliatan 2021 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
TariCendrawasih 


Gambar 1.3 Tari Cendrawasih Bali 
Sumber: Tri Suci Maharani (2023) 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo, Berdiskusi! 

1. Jelaskan keunikan karya Tari Cendrawasih! 

2. Jelaskan gagasan yang terdapat pada Tari Cendrawasih! 

3. Temukan aktivitas yang terdapat pada ragam gerak Tari Cendrawasih 
pada video yang kamu amati! 


Hasil Diskusi: 


Ayo, Refleksi! 


Ceritakan pengalaman belajar yang kamu peroleh melalui kegiatan ini! 


Kegiatan 2: Nilai Tari dalam Konteks Budaya 


'Ayo»Membaca! 


Bacalah referensi berikut dengan memindai kode OR di bawah ini! 


Kajian Nilai Budaya 

dalam Ritual Adat 

Seblang Olehsari | 

di Kecamatan Ananda Putri 
Ferwirani 


Glagah, Kabupaten 
Banyuwangi. 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
KajianNilaiBudayaSeblangOlehsari 


Ayo, Mencoba! 


Identifikasi nilai-nilai tari pada Tari Seblang dengan mengisi draf isian 
berikut! 


Draf Identifikasi Nilai Tari 


Nilai Nilai Nilai 


Estetika Religius Sosial 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Oo 


Ayo, Berlatih! 


Untuk memeriksa pemahamanmu, jawablah soal esai berikut ini! 
1. Sebutkan nilai-nilai yang terdapat pada sebuah karya tari! 
2. Jelaskan nilai estetika pada sebuah karya tari! 


3. Nilai apa yang terkandung pada tari, yang berkaitan dengan hal-hal sa- 
kral/magis dalam masyarakat? 


4. Nilai apa yang terkandung pada tari, yang berkaitan dengan kehidupan 
dalam bermasyarakat? 


5. Nilai apa yang terkandung pada tari, yang berkaitan dengan norma/ 
aturan/tata cara dalam bertindak dan berperilaku? 


Ayo, Refleksi! 


Ceritakan pengalaman belajar yang kamu peroleh melalui kegiatan ini! 


2. LKPD Menjelaskan Jenis dan Fungsi Tari dalam Konteks Budaya 


LKPD Seni Tari Kelas VII 
“Apa Saja Jenis dan Fungsi Tari dalam Konteks Budaya?” 


Tujuan Pembelajaran 


Peserta didik mampu menjelaskan informasi mengenai jenis dan fungsi tari 
dalam konteks budaya. 


Langkah Kegiatan 


. Menjelaskan informasi tentang jenis tari berdasarkan pola garapan. 
2. Menjelaskan informasi tentang jenis tari berdasarkan struktur gerak. 
3. Menjelaskan informasi tentang jenis tari berdasarkan fungsi. 
4. Menganalisis fungsi tari dalam konteks budaya. 


Petunjuk Kegiatan 


Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 
: . Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 
3. Tonton setiap video yang disajikan gurumu. 


N 


4. Kerjakan setiap tugas mandiri dengan jujur dan sungguh-sungguh agar 
kamu dapat mengukur tingkat pemahamanmu pada materi jenis tari. 


5. Diskusikan setiap masalah yang diajukan dalam LKPD bersama teman 
kelompokmu. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Kegiatan 1: Jenis Tari Berdasarkan Pola Garapan 


Nama Pemegang kasa arə rə ə nu R: 
Nama Kelompok R 0000 
Nama Anggota Kelompok En a sa nanah aaa aaa aaa sagen EERE anan aan anaa aa 


Ayo Membaca! 


Mengenal Tari Tradisi dan Tari Kreasi 


Tari tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu 
wilayah dan identik dengan kebudayaan masyarakatnya. Sebagai contoh, 
ketika Tari Yospan dari Papua ditarikan di Jakarta, orang akan tetap menge- 
tahui dari mana Tari Yospan berasal karena gerak, iringan musik, tata rias, 
dan busana yang digunakan identik dengan kebudayaan Papua. Terdapat 
dua kategorisasi tari tradisional, yaitu tari klasik dan tari rakyat. 


Tari klasik adalah tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan 
kaum bangsawan (istana). Tari klasik memiliki nilai estetika yang tinggi ser- 
ta memiliki aturan yang tidak dapat dilanggar. Adapun contoh tari klasik, 
yaitu Tari Legong Lasem dari Bali. 

Tari rakyat merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di luar tem- 
bok istana. Tari rakyat bersifat sederhana, dilaksanakan secara spontan 
ataupun terencana. Adapun contoh tari rakyat, yaitu Tari Rangku Alu dari 
Flores, Nusa Tenggara Timur. 

Selain tari tradisi, saat ini sering kita jumpai pertunjukan tari kreasi. 
Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berpijak dari gerak tari tradisional, 
tetapi diberi kebaruan. Adapun contoh tari kreasi, yaitu Tari Merak dari 
Jawa Barat. 


Tugas Individu 
1. Tuliskan apa yang kamu pahami tentang tari klasik! 


Ayo Berdiskusi! 


1. Perkayalah informasi mengenai tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi 
melalui kegiatan diskusi dan mencari sumber referensi lainnya. 

2. Buatlah simpulan tentang definisi, ciri-ciri, dan contoh tari klasik, tari 
rakyat, dan tari kreasi! 

3. Tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu pada kolom di bawah ini! 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari en) 


Ayo, Berlatih! 
Latihan Soal Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar! 


Gambar di samping merupa- 
kan contoh tari... 


a. Klasik 
b. Rakyat 
c. Kreasi 
d. Tradisional 


Gambar 1.4 Tari Bedaya Ketawang 
Sumber: Agnia Primasasti/Surakarta.go.id (2022) 


Gambar di samping merupa- 
kan contoh tari... 

a. Klasik 

b. Rakyat 

c. Kreasi 

d. Tradisional 


Gambar 1.5 Tari Panarat 
Sumber: Indonesia kaya/Indonesia.go.id (2019) 


Gambar di samping merupa- 
kan contoh tari.... 

a. Klasik 

b. Rakyat 

c. Kreasi 

d. Tradisional 


Gambar 1.6 Tari Jathilan 


Sumber: Poco Peter/commons.wikimedia(2017) 


Kegiatan 2: Jenis Tari Berdasarkan Koreografi/Struktur Gerak 


Simaklah video tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok yang gu- 
rumu tayangkan di depan kelas dengan saksama! 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tugas Individu 
1. Identifikasi perbedaan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. 


2. Identifikasi keunikan/kekhasan dari setiap tari yang kamu saksikan. 
3. Tuliskan hasil identifikasimu pada kolom berikut. 


Perbedaan: 
Kekhasan/Keunikan: 


Ayo Berdiskusi! 


1. Diskusikan perbedaan dan keunikan dari tari tunggal, tari berpasangan, 
dan tari kelompok! 


2. Tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu pada kolom di bawah ini! 


Perbedaan: 
Kekhasan/Keunikan: 


Kegiatan 3: Jenis Tari Berdasarkan Fungsi 


Simaklah video tari yang gurumu tayangkan di depan kelas dengan seksma. 


Tugas Individu 


1. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apa fungsi tari pada video 1, video 2, 
dan video 3? 


Video 1: 
Video 2: 
Video 3: 


3. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apa ciri-ciri yang membedakan seti- 
ap fungsi tari tersebut? 


də 


. Diskusikan hasil identifikasi tiap anggota kelompok! 


. Buat simpulan tentang fungsi tari serta ciri-ciri setiap fungsi tari pada 
kolom berikut! 


(Op) 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari qə, 


Latihan SoalEsai 


Berdasarkan fungsinya, 
Tari Sintren merupakan 
jenis tari 


A 


CERIA 


$ 


Berikan alasan yang 
mendasari jawabanmu! 


Gambar 1.7 Tari Sintren 
Sumber: Agus Saefuddin/Saegaleri (2017) 


Berdasarkan fungsinya, 
tari Bajidoran merupa- 
kan jenis tari 


Berikan alasan yang 
mendasari jawabanmu! 


Gambar 1.8 Tari Bajidoran 
Sumber: ditwb/Indonesiana (2019) 


Berdasarkan fungsinya, 
Drama Tari Ramayana 
merupakan jenis tari 


Berikan alasan yang 
mendasari jawabanmu! 


Gambar 1.9 Dramatari Ramayana 
Sumber: Agus Utantoro/Media Indonesia (2022) 


Kegiatan 4: Fungsi Tari 


Simaklah dua video tari yang gurumu tayangkan di depan kelas dengan 
saksama! 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tugas Individu 


1. Sebutkan fungsi dari setiap tari yang telah kamu amati! 


2. Identifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua tari tersebut. Tuliskan 
hasil identifikasimu pada kolom di bawah ini! 


597585. 


Ayo Berdiskusi! 


1. Coba kalian amati dan analisis kasus di bawah ini, kemudian diskusikan 
dengan teman kelompokmu, apa yang harus dilakukan para pelaku seni 
(penari dan pencipta tari) agar seni tari tradisi tidak punah. 


Merawat Kesenian Tradisional yang Nyaris Punah 


Sejumlah kesenian khas yang dimiliki Indonesia terancam punah. 
Hal ini terjadi pada hampir setiap provinsi di Indonesia. Menurut data 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 143 kesenian khas 
daerah yang masuk kategori hampir punah. Sejumlah kesenian, seperti 
seni tari, sastra, dan pertunjukan teater, masuk kategori ini. 

Butuh upaya pelestarian yang langsung melibatkan masyarakat luas 
untuk merawat eksistensi kesenian khas pada sejumlah daerah. 

Seni tari mendominasi kesenian khas daerah yang terancam punah. 
Dari seluruh jenis kesenian yang hampir punah, 49 kesenian khas daerah 
atau 34 persen berasal dari seni tari. 

Jika melihat persebaran wilayah, Jawa Tengah menjadi daerah de- 
ngan jumlah tari yang hampir punah terbesar di Indonesia, yaitu delapan 
seni tari. Tak hanya Jawa Tengah, jumlah seni tari yang terancam punah di 
Yogyakarta dan Aceh juga cukup tinggi, yaitu enam seni tari. 


Berita selengkapnya dapat dilihat di laman berikut 
https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
MeravvatKesenianTradisionalYangNyarisPunah 


2. Tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu pada kolom di bavvah inil 


3. Diskusikan dengan kelompokmu dampak positif dan dampak negatif 
dari adanya pergeseran fungsi pada sebuah tari tradisil 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari ee 


4. LKPD Mengelompokkan Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari serta 
Mengukur Hasil Pencapaian Diri 


LKPD 
SENI TARI KELAS VII 
Mengelompokan Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari 


Tujuan Pembelajaran: 


Mengelompokan nilai, jenis, dan fungsi tari berdasarkan latar bela- 
kang budaya serta mengukur hasil pencapaian diri. 


Petunjuk Kegiatan 


Perhatikan instruksi kerja pada setiap kegiatan. 

Selesaikan tiap kegiatan dengan cermat. 

Kerjakan setiap tugas mandiri degnan baik. 

Pahami setiap bacaan/video yang disajikan. 

Diskusikan setiap masalah yang ditemukan dalam LKPD bersama 
rekan kelompok. 


gü ço Çə o 


Nama Pemegang aksar ə ə LU aan 
Nama Kelompok 0000300 0.00. 


NamavAnegota Kelompok a. asas a aaa anna a a Ur 


Indonesia memiliki beragam tari tradisi yang mencerminkan keunikan dan 
kekhasan masyarakat di daerahnya. Tari-tari tradisi tiap daerah dapat dike- 
lompokkan melalui beberapa aspek, di antaranya berdasarkan nilai, jenis, 
dan fungsi tari. Dalam meningkatkan pengetahuan, kalian bisa memanfaat- 
kan media teknologi, seperti YouTube untuk melihat bentuk tari dan Google 
sebagai media pencari informasi. 

Carilah informasi tentang nilai, jenis, dan fungsi dari tari-tari tradisi ber- 
ikut ini. 
1. Tari Baris dari Bali 
Tari Caci dari Nusa Tenggara Timur 
Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah 
Tari Merak dari Jawa Barat 


ON 


Tari Babukung dari Kalimantan Tengah 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo, Berlatih! 


Pilihan Ganda Kompleks 


Berikan tanda centang (V) pada setiap pilihan jawaban yang kamu anggap 
tepat! 


No. Nama Tari Nilai Tari Alasan 


1. | Tari Baris Nilai religius 


Nilai estetik 


Nilai sosial 


Nilai moral 


Venis Tari 


Klasik Tunggal 


Rakyat Berpasangan 


Kreasi Kelompok 


Fungsi Tari 


Ritual 


Hiburan 


Pertunjukan 


2. | Tari Caci Nilai Tari 


Nilai religius 


Nilai estetik 


Nilai sosial 


Nilai moral 

Jenis Tari 
Klasik Tunggal 
Rakyat Berpasangan 
Kreasi Kelompok 


Bab | Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari @ 


Fungsi Tari 


Ritual 


Hiburan 


Pertunjukan 


3. Tari Merak Nilai Tari 


Nilai religius 


Nilai estetik 


Nilai sosial 


Nilai moral 


Venis Tari 


Klasik Tunggal 


Rakyat Berpasangan 


Kreasi Kelompok 


Fungsi Tari 


Ritual 


Hiburan 


Pertunjukan 


'AyoNBerdiskusi! 


Diskusikan simpulan dari kegiatan yang kamu lakukan tentang mengelom- 


pokkan nilai, jenis, dan fungsi tari. Tuliskan pendapatmu pada kolom di ba- 
wah ini! 


Ayo; Refleksi! 


Tuliskan pengalaman (manfaat/sikap) yang kamu dapat melalui kegiatan ini. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


D Bahan Bacaan 


1. Latar Belakang Tari 


Budaya merupakan hasil olah pikir, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan 
secara turun-temurun dalam masyarakat. Hakikat kebudayaan terbagi men- 
jadi dua, yaitu hakikat kebudayaan sebagai sistem gagasan/tidak tampak/ 
intangible dan kebudayaan sebagai suatu tindakan konkrit/material/tampak/ 
tangible (Laksono, 2015). Kebudayaan intangible/tidak tampak umumnya 
tertuang pada gagasan/nilai/norma dan kepercayaan masyarakat, sedangkan 
kebudayaan tangible dapat dilihat/konkret keberadaannya, tertuju pada 
aktivitas dan produk kesenian masyarakat. 


Karya seni menjadi bagian tak terpisahkan dari aspek kebudayaan, 
termasuk seni tari. J.J. Hoenigman menyebutkan bahwa wujud kebudayaan 
terdiri atas tiga hal, yaitu (a) gagasan (mentifact), wujud kebudayaan yang 
berbentuk ide/gagasan sifatnya abstrak: tidak dapat diraba atau disentuh; 
(b) aktivitas (sosiofact), wujud kebudayaan aktivitas atau tindakan berpola 
dari manusia dalam masyarakat dengan sifat yang konkret terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari dan dapat diamati; (c) karya/produk (artifact), 
wujud kebudayaan fisik dengan sifatnya yang paling konkret di antara 
wujud kebudayaan lainnya (Koentjaraningrat, 2009). Merujuk pada teori 
tiga wujud kebudayaan tersebut, latar belakang tari dalam konteks budaya 
dapat mengambil materi pembahasan, yaitu tari sebagai gagasan, aktivitas, 
dan produk masyarakat. 


a. Tari sebagai Gagasan Masyarakat 


Gagasan dalam memprakarsai tari diperoleh dari pengalaman estetik 
dan intuisi manusia. Tari sebagai gagasan mencerminkan pola pikir, cara 
pandang, bahkan keyakinan masyarakat. Wilayah ide seorang seniman 
tidak akan jauh dari tiga masalah utama, yaitu Tuhan, manusia, dan 
lingkungan (Murgiyanto, 2004). 


Umumnya, tari di Indonesia tumbuh dari gagasan yang berkaitan 
dengan keyakinan masyarakat. Murgiyanto (2004) menerangkan bahwa 
mulanya, ketika peran akal manusia belum begitu berkembang, tema 


kesenian didominasi oleh magi dan religi. Tari-tari di Indonesia yang 
mengambil gagasan tentang magi dan religi tak terhitung jumlahnya. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


Contohnya, Tari Sintren dari daerah pesisir Jawa Barat, Tari Seblang 
dari Banyuwangi, dan Tari Suling Dewa dari Lombok Utara. 


Seiring berkembangnya zaman, dasar gagasan tari tradisi tidak lagi 
terpaku pada aspek religi. Gagasan tari mulai menginterpretasi kisah dan 
cerita rakyat (folklore) yang berkembang di masyarakat. Pertunjukan 
topeng babakan Cirebon, tokoh-tokohnya mengambil karakter wiracarita 
Ramayana, Mahabrata, roman Panji, dan cerita Damarwulan yang sering 
dipadukan (Narawati, 2003). Sebagai contoh, Tari Srikandi Mustakaweni 
dari cerita Mahabrata, Tari Topeng Panji dari roman Panji, dan Tari 
Beksan Wanara dari kisah Ramayana. 


Gambar 1.10 Tari Beksan Wanara Subali Sugriwa 
Sumber: Singgih Kurniawan Tri Andrianto (2023) 


b. Tari sebagai Aktivitas Masyarakat 


Tari sebagai aktivitas masyarakat merekam berbagai kegiatan yang biasa 
dilakukan oleh masyarakat. Ragam gerak tari tradisional umumnya 
meniru gerak keseharian yang mengalami proses stilasi gerak. Tiap daerah 
memiliki potensi alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. 
Tak jarang aktivitas masyarakat dalam mengolah potensi alam terekam 


dalam gerak tari. Kegiatan masyarakat yang terefleksi pada tari tradisi, 
di antaranya kegiatan saat beribadah, berperang, berburu, bertani, dan 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


berkebun. Gerak pada karakter topeng Panji mencerminkan pria halus 
yang rendah hati, sedangkan Kalana menggambarkan pria yang gagah 
dan agak kasar (Narawati, 2003). Selain itu, konteks aktivitas dalam tari 
menjadi aspek yang memperkuat gagasan tari karena ditemukannya 
tari-tari tradisi yang mengadopsi karakter tingkah laku seseorang. 


Contoh tari sebagai aktivitas masyarakat, di antaranya Tari Wutukala 
dari suku Moy, Papua Barat, yang mata pencaharian utama masyarakat- 
nya adalah nelayan. Dibawakan secara berpasangan dan berkelompok, 
menunjukkan kerja sama pria dan wanita suku Moy dalam berburu 
ikan. Pria suku Moy akan menari dengan membawa tombak untuk 
memperlihatkan aktivitas berburu ikan, sedangkan wanitanya membawa 
tas khas suku Moy untuk menyimpan ikan hasil tangkapannya. 


Gambar 1.11 Tari Wutukala 
Sumber: Indonesia Kaya (2017) 


Tari sebagai Produk Budaya 


Gagasan dan aktivitas masyarakat untuk mengekspresikan dirinya 
melalui gerak melahirkan produk tari yang mencerminkan identitas 
masyarakat. Produk tari dalam masyarakat erat kaitannya dengan 
kebutuhan situasi yang dihadapi. Artinya, perkembangan zaman 
akan memengaruhi nilai produk tari suatu masyarakat. Sistem simbol 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Oo 


diciptakan manusia, memberi kerangka penuh arti, mengorientasikan 
dirinya kepada yang lain, kepada lingkungannya, dan kepada dirinya 
sendiri sehingga menjadi suatu produk yang berfungsi sebagai proses 
kehidupan sosial (Hadi, 2006). Karya tari sebagai bentuk olah pikir, 
perasaan, dan media kegiatan masyarakat melalui gerak tubuh mela- 
hirkan identitas kekhasan tradisi tiap daerah. Produk tari akan menjadi 
fase perwujudan akhir dari gagasan dan aktivitas masyarakat untuk 
selanjutnya disajikan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Tari sebagai 
produk budaya tecermin pada keberagaman tari dari setiap daerah di 
Indonesia. 


2. Nilai Tari dalam Konteks Budaya 


a. Nilai Estetika 


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), estetika merupakan 
cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan serta 
tanggapan manusia terhadapnya. Setiap karya seni didominasi oleh 
nilai estetika yang di dalamnya terkandung etika dan logika. Karya seni 
tari menampilkan keindahan melalui komposisi gerak (Ratna, 2007). 
Unsur gerak dapat menjadi nilai estetika utama dalam tari. Selain itu, 
terdapat unsur pendukung lainnya pada tari yang memiliki nilai estetika. 
Pada tari, nilai estetika mencakup dua aspek, yaitu nilai estetika indrawi 
dan nilai estetika perserikatan. Nilai estetika indrawi meninjau unsur 
gerak, koreografi, rias, busana, tata pentas, dan iringan, sedangkan nilai 
estetika perserikatan meninjau isi tari, ide garapan, sejarah, nilai budaya, 
dan ekspresi jiwa senimannya (Kurniawan dan Hidayatullah, 2016). 


Mudahnya memahami nilai estetika pada karya tari dapat dilihat 
melalui kajian tekstual dan kontekstual tari. Secara tekstual, estetika 
tari dapat dilihat melalui bentuk gerak, tata busana, tata rias, iringan 
musik, dan tata panggung. Estetika tari secara kontekstual dapat dilihat 
dari unsur-unsur yang membangun tari, di antaranya gagasan/cerita 
yang melatarbelakangi tari. 


Setiap tarian menggambarkan nilai-nilai tradisi setempat yang 
khas. Nilai keindahan yang khas pada masyarakat disebut dengan 


istilah estetika pada tari (Desfiarni, 2013). Contoh nilai estetika pada 


Oo Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


tari tradisi yang ditinjau dari keunikan geraknya dapat ditemukan pada 
tari dari Yogyakarta, seperti Tari Serimpi, Tari Golek Ayun-Ayun, Tari 
Bedaya, dan Tari Kelana Alus. Mayoritas bentuk gerak yang ditampilkan 
menggambarkan karakter halus, elegan, dan indah. Tari Golek Ayun-Ayun 
menceritakan seorang gadis yang beranjak dewasa dan mulai senang 
bersolek. Nilai estetika pada tarian ini terlihat dari gerak memakai 
bedak (tasikan), bercermin (ngilo), memasang hiasan di sanggul (atrap 
cundhuk), memasang mahkota (atrap jemang), dan memasang sabuk 
(atrap slepe) (Widayanti, 2015). Tari Golek Ayun-Ayun biasa ditampilkan 
untuk menyambut tamu kehormatan. 


Tari Golek Ayun-Ayun 


Akun YouTube: Pesona 
Yogyakarta 
Judul Video: Tari Golek Ayun- 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
TariGolekAyunAyun 


Gambar 1.12 Tari Golek Ayun-Ayun 
Sumber: Jasmin Aulia Pertiwi (2022) 


Nilai Religius 

Nilai religius dalam tari erat kaitannya dengan gagasan manusia yang 
mengangkat hubungan antar-individu dalam masyarakat dengan 
Tuhan/bentuk keyakinan. Nilai religius dapat diartikan sebagai nilai 
yang dipercaya oleh komunitas masyarakat tertentu yang di dalamnya 
tertuang ritual puji syukur atau memohon perlindungan/harapan 
demi kepentingan bersama. Sifat kebenaran suatu kepercayaan dalam 
masyarakat bersifat memaksa (Ratna, 2007). Begitu pula dengan tari 
yang memiliki nilai religius, umumnya terdapat aturan-aturan baku 
yang harus diikuti oleh masyarakatnya. 


Tari-tari ini bersifat sakral dan magis dan bertujuan sebagai doa 
untuk menyampaikan harapan/meminta perlindungan. Nilai religius 
pada tari erat kaitannya dengan keyakinan masyarakat kepada Tuhan, 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari (+) 


roh leluhur, makhluk halus, dan segala kekuatan di mana saja yang 
dikenal. Ritual masyarakat pada garis besarnya terbagi menjadi empat 
macam (Hadi, 2006). Contoh tari-tari tradisi yang memiliki nilai religius 
di dalamnya, antara lain Tari Seblang dari Banyuwangi, Tari Hudog dari 


Kalimantan Timur, Tari Saman dari suku Gayo Aceh, dan sebagainya. 


Gambar 1.13 Tari Seblang Banyuwangi 
Sumber: Didit DS (2023) 


c. Nilai Sosial pada Tari 


Nilai sosial merupakan nilai-nilai yang terkait hubungan antar-individu 
dalam masyarakat dan dianggap penting pada komunitas masyarakat 
tertentu. Nilai-nilai sosial disebarkan melalui antarhubungan individu 
dalam masyarakat (Ratna, 2007). Adanya nilai ini terbentuk atas kese- 
pakatan anggota masyarakat dengan aturan yang tepat guna mencapai 
tujuan bersama. Idealnya, nilai sosial merefleksikan harapan dan cita- 
cita terkait hubungan dalam komunitas masyarakat, yaitu perwujudan 
abstrak aturan-aturan hidup manusia dalam lingkungan. Tari tradisi 
milik Indonesia sarat akan nilai sosial, seperti nilai gotong royong, nilai 
saling menghargai, nilai kerukunan, dan nilai keharmonisan. 


Taridalam nilai sosial biasanya dipertunjukkan pada kegiatan khusus 
(ritual adat) maupun hiburan sebagai bentuk aktivitas masyarakat. 
Fenomena mengadakan ritual sebagai bentuk syukur atas hasil panen 


yang melimpah terjadi di tiap daerah. Tari Piring dari Sumatra Barat 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


merujuk pada bentuk tari yang ditampilkan 
pada kegiatan sosial. Kegiatan masyarakat 


Video Tari Piring 


Minangkabau sebagai petani dan pesilat 
tampak jelas pada tarian tersebut. Tari Piring 
dijadikan sebagai media untuk mengungkap 
rasa syukur atas hasil panen yang melimpah 
oleh masyarakat Minangkabau. Pesan sosial 
yang muncul pada Tari Piring, yaitu sikap 
gotong royong, bekerja keras, kebersamaan, 

dan keberanian yang geraknya bersumber pada 55. 
gerak sebagai petani dan pesilat (Fathonah, 
dkk., 2019). 


Nilai Moral pada Tari 


Nilai moral pada tari mengarah pada hal-hal yang dianggap benar 
bagi seorang manusia untuk bertindak dan berperilaku sesuai aturan 
kebaikan. Moral dasar nilainya bersumber dari hati nurani. Dalam 
tarian, biasanya nilai ini mengacu pada aspek kebaikan yang kiranya 
dapat diterapkan oleh masyarakat. Aspek kebaikan dalam nilai moral 
terkait tari merujuk pada nilai-nilai pendidikan, etika, dan motivasi 
yang diwariskan dari suatu masyarakat. Tari secara tidak langsung 
menjadi media dalam menyampaikan pesan mengenai nilai-nilai tersebut. 
Ningsih (2013) menjelaskan bahwa tari dapat dilihat sebagai suatu pesan 
yang dicerna (decoded) oleh penikmat (receiver) dan dikirim (encoded) 
oleh pengirim (sender). Artinya, terdapat makna dan pesan yang ingin 
disampaikan, baik oleh penari maupun pencipta tari. 


Motivasi juang pada tari-tari bertema heroik mengajarkan kita akan 
nilai pantang menyerah dan berani dalam menghadapi permasalahan. 
Tari Remo dari Jawa Timur, Tari Gegerit dari Lahat, Sumatra Selatan, 
dan Tari Soya-Soya dari Maluku adalah beberapa contoh tari yang meng- 
ambil tema heroik sebagai gagasan karyanya. Etika yang erat kaitannya 
dengan masyarakat kelas atas tecermin pada bentuk-bentuk tari klasik, di 
antaranya bentuk Tari Tayub, yang berkembang di kalangan masyarakat 
Sunda, menjadi media dalam mewariskan konsep etika priyayi pada 


masanya. Narawati (2003) menerangkan bahwa tayub priyayi mengacu 
pada kaidah-kaidah etika serta tata krama kaum menak. 


Bab I Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


Pada masyarakat Palembang, dikenal Tari 
Gending Sriwijaya yang sarat akan nilai pendidikan 
budi pekerti. Representasi nilai etika dan moral 
dalam Tari Gending Sriwijaya, yaitu toleransi, 
rendah hati, tawakal, kepedulian, kerukunan, sabar, 
tanggung jawab, keikhlasan, mandiri dan percaya 
diri, kesetiaan, serta kerja sama (Ningsih, 2013). Tari 
Remo dari Jawa Timur merupakan representasi 
perjuangan seorang pangeran dalam medan laga, 
menggambarkan sikap kesatria gagah perkasa, jujur, 


dan berani yang terwujud pada bentuk gerak yang 


Gambar 1.14 Tari Remo 
Sumber: Singgih Kurniawan Tri Andrianto 


(2019) yang dipaparkan, yaitu Tari Gending Sriwijaya dan 


tegas (Basri dan Sari, 2019). Berdasarkan contoh tari 


Tari Remo, keduanya mengandung nilai kebaikan 
yang dijadikan representasi ideal karakter manusia 
dari komunitas masyarakat masing-masing. 


3. Jenis Tari Berdasarkan Pola Garapan 


a. Tari Tradisional 


Seni tari merupakan karya seni yang tercipta dari hasil pemikiran 
manusia. Seni tari di Indonesia terus berkembang hingga saat ini dan 
melahirkan berbagai jenis karya tari. Tari tradisional merupakan jenis 
tari yang erat kaitannya dengan identitas bangsa. Hal ini karena tari 
tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu 
wilayah/komunitas/kelompok masyarakat yang merepresentasikan 
identitas budaya masyarakat pembentuknya. Dengan demikian, walaupun 
tari tradisi suatu daerah ditampilkan di tempat yang bukan vvilayahnya, 
tarian tersebut dapat tetap dikenali dari kekhasan daerah asalnya. Sebagai 
contoh, ketika Tari Pendet dari Bali ditarikan di Jakarta, orang akan 
tetap mengetahui dari mana Tari Pendet itu berasal karena ciri-ciri 
gerak, tata rias, busana, atau musik pengiringnya memiliki kekhasan 
kebudayaan Bali. 


Berdasarkan wilayah geografis dan etnis/suku, tari tradisional di 
Indonesia terlahir atas dasar perbedaan tingkatan atau strata sosial. 
Pada zaman prakemerdekaan, khususnya saat masuknya pengaruh 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


kebudayaan Hindu-Buddha, muncul kerajaan-kerajaan besar yang 
menguasai Nusantara. Hal ini nyatanya berdampak pada lahirnya karya 
tari untuk kaum bangsawan di lingkungan kerajaan/istana dan karya 
tari yang tumbuh dan berkembang di luar tembok istana. Berdasarkan 
kondisi tersebut, muncullah kategorisasi tari klasik dan tari rakyat. 


Tari Klasik 


Tari klasik merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan 
kaum bangsawan di istana/keraton sehingga memiliki bentuk dan spirit 
yang berbeda dengan tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan 
rakyat yang tinggal di desa-desa. Tari klasik pada hakikatnya merupakan 
suatu pernyataan budaya dalam bentuk tari yang memiliki sifat, gaya, 
dan peranan yang tidak dapat dipisahkan dari corak kebudayaan istana 
(Pamardi, dkk., 2014). Corak kebudayaan istana/keraton umumnya 
merujuk pada nilai-nilai kebangsawanan yang penuh dengan nilai-nilai 
dan norma. Untuk itu, tari klasik mengandung nilai-nilai dan norma 
kehidupan kebangsawanan yang baik untuk diteladani. 


Tari klasik memiliki nilai estetika yang tinggi serta pakem atau 
aturan yang baku (tidak boleh diubah), baik dari segi gerak, tata busana, 
maupun iringan tarinya. Adapun contoh tari klasik, yaitu Tari Legong 
Lasem dari Bali, Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, Tari Golek Menak 
dari Yogyakarta. 


Tari Rakyat 


Tari rakyat merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di luar 
tembok istana. Berbeda dengan budaya istana, budaya kerakyatan 
memuat nilai-nilai kebersamaan dan kepemilikan secara kolektif. 
Tari rakyat pada umumnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat 
pembentuknya, baik itu sebagai bagian dari upacara adat/keagamaan 
maupun kegiatan budaya yang tujuannya hanya sebagai hiburan untuk 
memperkuat rasa kebersamaan (Dibia, dkk., 2006). Tari rakyat bersifat 
sederhana, dilaksanakan secara spontan ataupun terencana. Tari rakyat 
lebih mengedepankan partisipasi masyarakat pendukung (penonton) 
daripada kemampuan teknik menarinya. Penonton dapat melibatkan 
diri secara penuh dengan ikut menari ataupun hanya melibatkan diri 


secara emosional. 
Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


d. Tari Kreasi 


Tari kreasi adalah tari yang koreografinya masih bertolak dari tari 
tradisional atau merupakan pengembangan dari pola-pola tari tradisi 
Nusantara yang sudah ada. Tari kreasi tidak memiliki aturan yang 
baku sehingga koreografer (pencipta tari) memiliki kebebasan dalam 
berkreasi. Banyak tari kreasi daerah yang mendapat pengaruh dari gaya 
tari daerah lainnya atau bahkan negara lain. Contohnya, Tari Merak 
dari Jawa Barat yang menggabungkan ragam gerak yang ada pada tari 
Sunda, tari Bali, dan meminjam langkah anggun tari balet serta gerak 
Tari Kasuari, Afrika Selatan (Isabella, 2017). Kreativitas dan inovasi 
dalam perkembangan tari Sunda selanjutnya dapat dilihat pada Tari 
Jaipong yang diciptakan oleh Gugum Gumbira. Sebagai pemuda yang 
hidup di tengah Kota Bandung, Gugum membebaskan karya tarinya 
dari aturan tari klasik yang tumbuh di istana. Gerak dalam Tari Jaipong 
merupakan perpaduan gerak ketuk tilu dan gerak salsa, ballroom, serta 
rock roll (Ramlan, 2013). Hingga saat ini, Tari Jaipong terus mengalami 
perkembangan, baik dari segi gerak, kostum, maupun iringan tarinya. 


4. Jenis Tari Berdasarkan Koreografi/Struktur Gerak 


a. Tari Tunggal 


Tari tunggal adalah tari yang koreografi/ 
struktur geraknya ditujukan untuk 
ditarikan oleh satu orang penari. Daya 
tarik dalam tari tunggal dapat dilihat dari 
gerak tari dan kepiawaian penarinya 
karena penari menjadi satu-satunya 
fokus perhatian penonton (Sumaryono, 
2005). Tari Golek dari Keraton Yogyakarta, 
Tari Pedang dari suku Dayak Mualang, 
Tari Topeng Panji dari Cirebon, Tari 
Gatot Kaca dari Jawa Tengah merupakan 
contoh-contoh karya tari yang diciptakan 


: . 29 Gambar 1.15 Topeng Panji yang 
sebagai tari tunggal. Walaupun demikian, dipertunjukan Maestro Tari 


saat ini tarian-tarian tersebut terkadang Topeng, mendiang Mimi Rasinah 
. . Sumber: Asep Deni/ Tikar Media Budaya 
ditarikan secara berkelompok. Nusantara (2005) 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


b. Tari Berpasangan 


Tari berpasangan adalah tari yang koreografi/struktur geraknya di- 
tujukan untuk dua orang penari. Dalam koreografinya, penari dapat 
menari dengan gerakan yang sama ataupun berbeda. Ciri khas dari tari 
berpasangan, yaitu adanya kerja sama untuk saling mengisi atau saling 
merespons antara dua penari (Sumaryono, 2005). Tari berpasangan 
dapat dilakukan oleh dua orang penari laki-laki, dua orang penari 
perempuan, atau penari perempuan dan laki-laki. Secara tematik, tari 
berpasangan sering kali mengusung tema percintaan atau peperangan. 
Tari Serampang Dua Belas dari Sumatra Utara, Tari Payung dari Sumatra 
Barat, Tari Cokek dari Betawi, Tari Bambangan Cakil dari Surakarta, 
dan Tari Caci dari Nusa Tenggara Timur adalah contoh-contoh tari yang 
disajikan secara berpasangan. 


c. Tari Kelompok 


Tari kelompok, yaitu tari yang koreografi/struktur geraknya ditujukan 
untuk ditarikan oleh tiga orang penari atau lebih. Tari kelompok dapat 
dilakukan dalam jumlah yang sedikit, misalnya 3-10 orang, atau dilakukan 
dalam kelompok besar (kolosal) dengan melibatkan puluhan bahkan 
ratusan penari. Dalam tari kelompok, kekompakan dan keserempakan 
penari menjadi bagian penting dalam penampilannya. Aspek yang sering 
ditonjolkan dalam tari kelompok adalah variasi desain komposisi ke- 
lompok dan variasi pola lantai (Sumaryono, 2005). Tari kelompok dapat 
menyajikan tari dramatis dalam bentuk drama tari, seperti Dramatari 
Ramayana atau tari-tari nondramatik, seperti Tari Jaipong dari Jawa 
Barat, Tari Kecak dari Bali, Tari Pakarena dari Sulawesi, Tari Randai 
dariSumatra Barat, Tari Saman dari Aceh, Tari Yospan dari Papua, dan 
sebagainya. 


5. Jenis Tari Berdasarkan Fungsi 


Tari dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari lahir dari sebuah 
kebutuhan masyarakat. Berikut pemaparan tentang fungsi tari bagi ma- 
syarakat Indonesia. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari o 


a. Sebagai Sarana Ritual atau Upacara Religi 


Tari sebagai sarana ritual merupakan warisan kebudayaan zaman 
prasejarah. Masyarakat pada zaman prasejarah percaya bahwa melalui 
tari, apa yang diinginkan akan tercapai. Tari ritual merupakan ungkapan 
jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak sebagai sarana 
komunikasi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan gaib melalui 
upacara ritual (Bisri, 2007). Oleh karena itu, pada tari ritual, faktor 
keindahan bukan menjadi fokus utama karena yang diutamakan adalah 
tercapainya tujuan dari upacara tersebut. Secara lebih khusus, tari sebagai 
sarana ritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Gerakan dominan tidak berpola secara jelas dan umumnya meniru 
gerak-gerak alam, seperti gerak binatang, gerak tumbuhan, dan 
lain-lain. 

2) Bersifat sakral, magis/mistis, dan religius. 

3) Gerak, tata rias, busana, dan iringan tari bersifat sederhana. 

4) Memiliki aturan khusus, baik untuk penari, struktur pertunjukan, 
tempat pertunjukan, maupun waktu pelaksanaan. 


Indonesia memiliki beragam pertunjukan seni tari yang berfungsi 
sebagai sarana ritual (Soedarsono, 2002). Fungsi tari sebagai sarana ritual 
atau upacara bagi masyarakat Indonesia, dikelompokkan menjadi fungsi 
upacara untuk keagamaan dan fungsi upacara yang berkaitan dengan 
peristiwa alamiah atau upacara untuk peristiwa kehidupan manusia. 


Tari sebagaisarana ritual keagamaan di Indonesia banyak ditemui 
di daerah Bali. Salah satu contohnya ialah Tari Rejang yang ditampilkan 
pada upacara adat keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Rejang adalah 
tarian penyambutan dewa yang datang dari kahyangan dan turun ke 
bumi. Tari ini memiliki nilai-nilai spiritual dan dipercaya sebagaitarian 
suci yang harus dilakukan dengan penuh rasa pengabdian pada dewa. 


Tari Rejang Pala merupakan salah satu contoh tari yang difungsikan 
sebagai sarana ritual keagamaan. Tari Rejang Pala ialah tarian sakral 
dalam upacara Usaba Desa untuk menyambut Ida Betara Dalem pada 
prosesi memasar di Pura Pesamuhan Agung (Gunarta dan Satyani, 2020). 
Gerakan dan tata rias dalam Tari Rejang sangat sederhana karena tarian 


ini lebih fokus pada nilai spiritualnya. Rejang terdapat di beberapa desa 
di Bali dan ditarikan oleh gadis-gadis cilik dan remaja. Namun, ada 


OO Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


pula yang ditarikan oleh wanita dari segala umur, mulai wanita remaja 
hingga wanita yang sudah berumur (Soedarsono, 2002). Misalnya, Tari 


Rejang Dewa yang ditarikan oleh gadis-gadis cilik dan Rejang Sari yang 
ditarikan oleh wanita dewasa. 


Gambar 1.16 Tari Rejang Sari Karya I Kt Rena dalam Rangka Menyambut 
Hari Raya Nyepi 
Sumber: Ni Ketut Sukarni/Dewa (1998) 

Selain untuk upacara/ritual keagamaan, masyarakat Indonesia 
memiliki berbagai tari yang berfungsi sebagai upacara/ritual yang 
berhubungan dengan peristiwa alamiah dan siklus hidup manusia. 
Dalam budaya Suku Dayak di Kalimantan, terdapat Tari Hudog (topeng) 
yang ditarikan ketika hendak membuka lahan pertanian. Di Dayak 
Kenyah, terdapat Tari Hudog Kita sebagai permohonan kepada Dewi 
Sri (Dewi Padi), roh leluhur, dan penjaga desa agar masa panen yang 
akan datang diberikan hasil yang lebih baik (Indrahastuti, 2013). Dalam 
Tari Hudog, topeng yang digunakan merupakan perwujudan muka 
babi, monyet, atau binatang-binatang lain sebagai simbol hama. Topeng 
burung elang digunakan sebagai simbol binatang yang akan melindungi 
serta memelihara hasil panen masyarakat Dayak. Topeng yang berwujud 


manusia dilambangkan sebagai nenek moyang. Selain mengenakan 
topeng yang menampilkan karakter penghancur, pelindung, dan leluhur, 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Oo 


penari Hudog juga mengenakan baju yang umumnya berwarna hijau 
dan terbuat dari dedaunan sebagai simbol harapan agar garapannya 
terus menghijau selama kepala suku membuka lahan pertanian. 


Berikut merupakan gambar Tari Hudog dari suku Dayak yang men- 


jadi salah satu kekayaan Nusantara yang harus kita jaga dan lestarikan. 


Gambar 1.17 Tari Hudog Suku Dayak 
Sumber: Hamri (2020) 


Tari yang berfungsi sebagai sarana upacara (ritual) di Indonesia 
tidak hanya ada di Kalimantan. Tari Ngalage dan Tari Ngarot dari Jawa 
Barat, Tari Seblang dari Banyuwangi, Jawa Timur, juga berhubungan 
dengan acara panen padi. Tari Oncer dari Nusa Tenggara Barat dan Tari 
Tiban dari Jawa Timur untuk mendatangkan hujan. Tari Tor-tor dari 
Sumatra Utara sebagai penghormatan kepada leluhur. Tari Wani dari suku 
Ekari, Papua, sebagai upacara kelahiran. Tari Ma'badong dilaksanakan 
dalam upacara kematian masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. 
Tari Bedaya Semang dari Keraton Yogyakarta dan Bedaya Ketawang 
dari Keraton Surakarta, yang hanya dipentaskan di upacara penobatan 


raja atau hari lahir raja. 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


b. Sebagai Sarana Hiburan 


Tari berjenis ini merupakan tari yang memiliki tujuan menghibur tanpa 
menekankan nilai estetis dan nilai komersial sehingga tidak memerlukan 
persiapan untuk melakukannya. Kata hiburan lebih menitikberatkan 
pada pemberian kepuasan perasaan tanpa mempunyai tujuan yang lain 
(azuli, 1994). Tari hiburan dapat membuka ruang bagi para partisipannya 
(pihak yang terlibat) untuk bersukacita dan saling menghibur diri (Dibia, 
dkk. 2006). Untuk jenis tari yang berfungsi sebagai hiburan, setiap orang 
memiliki gaya sendiri-sendiri karena tidak memiliki aturan yang ketat 
untuk tampil di atas pentas (Soedarsono, 2002). 


Sejak zaman feodal, tari hiburan sudah ada, seperti Tari Tayub yang 
tumbuh dan berkembang di lingkungan bangsawan. Pada awalnya, 
Tari Tayub menimbulkan kesan negatif, terutama Tari Tayub yang 
berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kesan negatif ini timbul 
karena pertunjukannya menggunakan penari perempuan yang mendapat 
perlakuan tidak sopan dari penonton yang ikut menari. 


Kondisi ini membuat Raden Sambas Wirakoesuma, seorang bangsa- 
wan dari Sunda, mulai menata Tari Tayub di Priangan (Sunda) dengan 
kaidah moral bahkan Tari Tayub ini dijadikan sebagai salah satu pelajaran 
di sekolah khusus raja di Bandung (Narawati, 2003). Lambat laun Tari 
Tayub di Tanah Priangan ini menjadi sebuah tari hiburan yang paling 
digemari oleh kaum bangsawan (Jatnika, A., & Oktriyadi, R., 2023). Para 
bangsawan sengaja mempelajari gerak Tayub (Ibing Tayub) melalui 
kursus. Oleh karena itu, saat ini Tari Tayub sering dikenal juga dengan 
istilah Tari Kerseus, yang berasal dari kata courses. 


Tari hiburan tidak hanya tumbuh di istana, tetapi juga tumbuh dan 
berkembang di lingkungan luar istana, seperti Tari Bajidoran dari Jawa 
Barat, Joget Bumbung dari Bali, Tari Lengso dari Maluku, Tari Gandrung 
dari Banyuwangi, Tari Yosim Pancar (Yospan) dari Papua, dan masih 
banyak lagi. Umumnya, tari hiburan dilakukan secara kelompok atau 
massal dan terjadi interaksi antara penonton dan penari. Oleh karena 
itu, tari hiburan juga sering disebut sebagai tari pergaulan karena 
merupakan salah satu media komunikasi sosial. 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari OO 


c. Sebagai Sarana Pertunjukan 


Tari sebagai pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang bernilai 
seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tari harus 
dipersiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersialkan. 
Sebuah karya tari yang berfungsi sebagai tari pertunjukan memerlu- 
kan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pada umumnya, untuk 
mengganti dana produksi tersebut, penonton harus membeli karcis demi 
menyaksikan pertunjukannya (Soedarsono, 2002). Adapun tari yang 
ditampilkan sebagai tari pertunjukan adalah tari yang diciptakan oleh 
koreografer secara khusus sesuai dengan kebutuhan tema pertunjukan, 
seperti untuk ujian akhir mahasiswa seni tari atau pertunjukan tari tradi- 
sional dalam sebuah misi budaya, pariwisata, ataupun pertunjukan tari. 


Sebuah tarian sakral, seperti Tari Bedaya, yang sejatinya berfungsi 
sebagai tarian ritual, dapat dikategorikan sebagai tari pertunjukan. 
Dengan catatan, tarian yang dipertunjukkan harus sesuai dengan kriteria 
waktu pertunjukan. Jika Tari Bedaya sebagai tari upacara berdurasi 
60 menit, sebagai tari pertunjukan, durasi tarian dapat dipersingkat 
menjadi 7 menit. Begitu pula dengan tari tradisonal lainnya. Tari untuk 
pertunjukan akan sangat memperhatikan nilai-nilai keindahan dalam segi 
gerak, tata rias, tata busana, dan tata teknik pentasnya. Dalam tari yang 
berfungsi sebagai tari pertunjukan, penonton tidak dapat ikut menari. 
Interaksi antara penonton dan penari dimungkinkan terjadi jika hal 
tersebut menjadi sebuah konsep pertunjukan yang sudah direncanakan. 


6. Fungsi Tari 


Seni tari tradisional akan terus mengalami perkembangan dan pergeseran 
fungsi sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakatnya. Pergeseran 
fungsi seni dapat terjadi karena berbagaialasan, seperti untuk pengembangan 
seni budaya daerah, untuk pelestarian seni tradisi, atau bahkan untuk 
pemenuhan kebutuhan ekonomi senimannya. Jika dilihat berdasarkan 
sejarahnya, fungsi tari terus berkembang dari masa ke masa. Pada zaman 
prasejarah, tari memiliki fungsi sebagai tari ritual yang bersifat magis/mistis 
dan sakral, seperti untuk penyembuhan orang sakit, permohonan hujan, 
dan lain-lain (Jazuli, 1994). Hingga saat ini, tari yang memiliki fungsi sebagai 
ritual dan bersifat magis masih dapat kita saksikan di Indonesia, misalnya 


Oo Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


di Pesisir Utara Jawa Barat dan Jawa Tengah terdapat tari yang digunakan 
sebagai permohonan hujan, yaitu Tari Sintren. Tari Sintren biasanya diadakan 
35-40 hari pada saat kemarau panjang (Ditwdb., 2019). 


Kesenian Sintren hadir dan berkembang hampir di seluruh daerah pantai 
utara atau pantura, tetapi setiap daerah mempunyai bentuk penyajian yang 
berbeda. Di daerah Pekalongan, pertunjukan Sintren dilakukan untuk ritual 
bersih desa atau memohon hujan (Aditama, 2016). Di daerah Karangasem, 
Jawa Tengah, pertunjukan Sintren diselenggarakan dalam rangkaian 
upacara sedekah laut dan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup 
serta memperkuat jaringan sosial (Sumarni, 1991). Agar dapat bertahan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup senimannya, Tari Sintren mengalami 
penyesuaian selera masyarakat, yaitu dengan memberikan musik-musik 


dangdut dalam pertunjukannya (Pamungkas, 2021). 


an >. 


i 
— 
Pahang 


Gambar 1.18 Tari Sintren 
Sumber: Agus Saefuddin/saegaleri (2017) 

Walaupun terdapat perbedaan, Sintren memiliki ciri khas yang sama di 
setiap daerah, yaitu penari Sintren akan dikurung dan dirasuki roh ketika 
kurungan dibuka dan menari dengan tidak sadarkan diri (Azahro, 2019). 
Pertunjukan Sintren merupakan budaya pra-Islam yang masih menggunakan 
mantra dan bersifat magis (Aditama, 2016). Namun, adanya pengaruh agama, 
budaya, politik, dan ekonomi, membuat fungsi Tari Sintren semakin berkem- 
bang. Ketika Islam datang, Sintren dijadikan sebagai sarana hiburan yang 


Bab 1 Latar Belakang Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari O 


mengandung pesan moral, juga sebagai media dakwah. Pada masa kolonial, 
Sintren berfungsi sebagai sarana hiburan dan media politik perlawanan 
terhadap pemerintah kolonial (Pamungkas, 2021). 


Di era masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, tari tidak hanya 
digunakan sebagai sarana ritual pemujaan kepada alam atau roh leluhur, 
tetapi juga digunakan sebagai sarana pemujaan kepada Dewa. Pada zaman 
masuknya pengaruh agama Islam, tari difungsikan sebagai media syiar 
agama. Pada era ini, tari yang berfungsi sebagai hiburan juga semakin banyak 
bermunculan, baik di dalam tembok istana maupun di luar tembok istana, 
terlebih ketika masuknya bangsa Belanda ke Indonesia (zaman kolonial). 
Pada zaman kolonial, di luar tembok istana semakin banyak bermunculan 
tari hiburan rakyat, seperti Bajidoran, Reog, Jatilan, dan sebagainya. Pada 
zaman kemerdekaan, tari-tari istana, yang pada awalnya hanya dapat 
dinikmati oleh kaum bangsawan, seperti Tari Tayub, Bedaya, dan Serimpi 
mulai disebarluaskan ke luar lingkungan istana dan difungsikan sebagai 
tari pertunjukan. 


Saat ini, seni tari juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk 
datang ke Indonesia. Seni untuk sajian wisata di negara berkembang, 
menurut J. Maquet, mengalami perubahan (metamorfosis) sehingga menjadi 
berbeda dengan seni yang dicipta untuk kepentingan masyarakat setempat 
itu sendiri (Graburn, 1976). Menurut Soedarsono (2002), tari yang berfungsi 
sebagai sajian wisata memiliki ciri-ciri (a) merupakan tiruan dari aslinya, 
(b) versi singkat dan padat, (c) mengesampingkan nilai-nilai sakral, magis, 
dan simbolisnya, (d) penuh variasi, (e) disajikan dengan menarik, serta 
(£) murah harganya menurut kocek wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, 
banyak tari ritual ataupun tari hiburan yang mengalami pergeseran fungsi 
menjadi tari pertunjukan untuk sajian wisata. 


O Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 2023 


Penulis: Non Dwishiera Cahya Anasta, Retno Ayu Munigar Sari 


Unsur Utama dan 
Unsur Pendukung Tari 


"D Pendahuluan 


Tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada Bab 2 diturunkan 
dari elemen berpikir dan bekerja artistik sebagai berikut. 


Tabel 2.1 Tujuan Pembelajaran Bab 2 


1. Mengemukakan unsur utama tari 
untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari 
tradisi. 


2. Memperagakan unsur utama tari 

untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari 
Berpikir dan tradisi. 


bekerja artistik . Mengemukakan unsur pendukung tari 
untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari 
tradisi. 


4. Memperagakan unsur pendukung tari 
untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari 
tradisi. 


Pokok materi yang akan dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran di Bab 2, meliputi unsur utama dan unsur pendukung 
tari. Materi yang relevan dengan materi pokok Bab 2 adalah sikap dan gerak 
dasar tari tradisi. Materi tersebut dipelajari dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta 
didik di kelas. Konsep dan keterampilan prasyarat yang diperlukan peserta 
didik pada Bab 2, yaitu peserta didik telah menuntaskan pembelajaran Bab 1 
tentang latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya. Berikut 
peta konsep Bab 2. 


OO Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Bagan 2.1 Peta Konsep Bab 2 


Properti 


Unsur 


—. nı Tata Rias dan 
Tenaga dan Unsur Pendukung Tata Busana 
Pendukung Tari 
Tari 
Tata 


Tata Cahaya 


Gerak Murni dan 
Gerak Maknawi 


Sikap dan 
Gerak Dasar 
Tari Tradisi 


Materi tersebut dijabarkan ke dalam 4 kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu 
yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada Bab 2 yaitu 
16 JP. Alokasi waktu ini hanya berupa saran, guru dapat menyesuaikan dengan 
kondisi aktual pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik masing-masing. 


Keberhasilan pembelajaran pada Bab 2 diukur berdasarkan kemampuan 
peserta didik dalam mengemukakan dan memperagakan unsur utama dan unsur 
pendukung tari. Asesmen formatif dilakukan dengan cara melakukan observasi 
kegiatan eksplorasi gerak berdasarkan unsur utama dan unsur pendukung 
tari. Asesmen sumatif dilakukan dengan penilaian nontes, yaitu unjuk kerja 
menampilkan gerak dasar tari tradisi dengan memperhatikan unsur utama 
dan unsur pendukung tari. 


Berdasarkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Bab 2, 
diharapkan peserta didik dapat memiliki profil berkebhinekaan global, khususnya 
pada elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemen menumbuhkan 
rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. 


55) Skema Pembelajaran 


Skema pembelajaran Bab 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari Oo 


HE) ewen 
Insun iselojdsya 
jisey efa) ynlun 

“HİEUHO) uawsasy 


yeah upebejad 
:JEME UdUISISY 


siinHa)/uesI| 
pjp9as gemel ekue, 
4JEUNO)J uawsəsy 


qemef ekue} 
:JEME uəwsəsy 


"IeISOS 
eipaul 
ʻauljuo 
Meja 
uppopq 
ueyeg 


Jefejəg 


jagung 


"snınulns 


lebeguag 

uebuap 

"ISEJJSUOWAP Ise1ojdsya 
ne}e ISEJWI uejeibay 
uejelbay | Injejaw ne 
Injejaw HE) ewen ins 
ewen Insun -un upyeb 
ueyebeladuaw -ejadwaN 
"HE) yesa b 

1Ise10]dsya 

uep LE) yel 

-ab aeque f 

newebuaw 

“yoduojay uejeibay 
eliay uejerbay | Injejaw Lel 
Injejaw HE) ewen ins 
ewen Insun | -un buejua) 
buejua) Isew ISEWIOJUI 
-10JUI HEƏNƏVİ HEJUIN 


uejefejagwad 
Jreuaany 


uejef 
-pləquləd 
uejelbay 


HE) ewen 
Insun 


“(MALM 

uep 'bueni 
“ebeuə) yeah) 
HE) PURIN insun 


Malew Yöyod 


UN 
sb x9L 


TƏYİ) 
buek 
nyem 
ISEMONV 


“IsipeJ) We) isbun) uep 
'siual "Tejiu ueyisYa|jaja w 
Pup4 iseany HE) yeah 
jengwaw ynjun Le) ewen 


"sıpen 

He) is$un) uep “siuəl 
“Ellu UEyisyələdəui 
Buek iseany HE) YEN 
-a6 jenqwaw ynjun 
1e} ewen nsun 


Insun ueyebejadwaw L'Z ueyebejadwaw `Z 
“IsipeJj ne} isbun) uep 
'siual "Tejiu ueyisYa|jaja wu “sipen 


bueA iseany HE) yeah 

yengwsu ynjun ue} PURIN 
Insun ueyeynwabuaw TL 

ISipe4) 

ue} Is$un) uep “suai ‘eju 

ueyisya|jaJaw Dup/ sea 

HE) yela6 zenqwəwu ynjun 
HE) ewen Insun jua Guan Ul 


fejəqwəq uenfn] 1o0jeyipul 


ue} is$un) uep 'siudi 
“Eu UBMISYA Jala 
bueA iseany HE) MEI 
-a6 jenguwauw ynjun 
HE) PURIN nsun 
ueyeynwabuaW `L 
yüsiuy 
plləyəg uep ipildiəq 


uejefejagwag uenfng 


z qeg ureferəqurəq LWS 7'7 PALL 


HE) 

Gunynpuad insun 
uep ewen nsun 
ueyneysadwəw 
uebuap isipei) 

HE) 15SEp yEbləb 
ueyebejaduaw) 
eliay ynlun 
“HlEuins UdWsasy 


He) 6bunynpuad 
Insun Iselojdsya 
Isey eliay ynlun 

“HİPUHO) UdWISASY 

:JEME UdUISISY 


(1zos) sə) 
Yheuloj uawsasy 


qemef ekue} 
Jeme UƏUİSƏSV 


Jefejəg 
səqwunş 


“snjnuns 
lebeguag 
uebuap 
Ise1ojdsya 
“Isipei) uejeibay 
E) JESEp | Injejaw HE) 
xela6 wejep | bunynpuad 
ub) 6bunynpuad ınsun 
Insun ueyeh ueyebei 
-esadwə W -dwaw 
"We Je66ues 
Ibunfunbusw 
neje bunsbuej "HE) OOPIA 
BIBIS HE) | yewebuaw 
ueynfunjjad uejeibay 
yewebuau ue | Injejaw LE) 
“elbəy injeaw | bunynpuad 
ue} 6bunynpuad ınsun 
Insun buejua) buejuay 
ISEWJOJUI ISEWJOJUI 
Bua HEƏƏYVN 


uejefejagwad 
yeməy 


uejef 
-pləquləd 
uejelbay 


HB) 
Gunynpuad 
Insun 


(eKeye eye) 
epas “Dunbbued 
e}e} 'euesng 
e}e} uep sen 
e}e} ‘adod 
‘Jisnu upbuui) 
ue} Gunynp 
-uad insun 


ueyuesesig 


buek 


MAIN Y0YOd maA 


IsEyoly 


“IsipeJ) We) isbun) uep 
'siual "Tejiu BMI SYA Jal w 
bueA iseany HE) yeləb jeng 
-Waw ymun 1e} bunynpuad 
Insun ueyebejadwam L'y 


"SIpE/) ue} ISsGunj 
uep “slual ‘reju 
ueyisyajjalaw Buek 
Isealy HE) ləb 
lengwaw ynjun ue} 
Gunynpuad insun 
ueyebejadwan 


<~ 


“ısıpe4} ne} isbun) uep 
'siual "Tejiu ueyisYa|jalaw 
bueA iseany e} yeah 
jenguau ynjun Ie) ewejn 
Insun ueyeynwabuawy zE 
"sıpen 
ue} is$un) uep 'sluaf ‘eju 
ueyisya|jajaw Buek sea 
HE) yela6 jengwaw ynjun 
HE) ewejn insun Ijeuabuaw L'E 


fejagwag ueninı 1o0jeyipul 


“IsipeJ We) isbun) 
uep “slual "ejiu 
ueyis yajjalaw Buek 
Isealy HE) ye1a6 
lengwaw ynjun Ie) 
Gunynpuad insun 
ueyeynwabuaN `E 


uejefejagwag uenfng 


(59) Prosedur Kegiatan Pembelajaran 


Mengemukakan 


Unsur Utama Tari 


1. 


Persiapan Mengajar 


Guru disarankan membaca materi tentang unsur utama tari. Guru dapat 
mencari foto gerak sehari-hari dan gerak tari yang serupa agar peserta 
didik dapat mengidentifikasi perbedaannya. Contoh, guru dapat mencari 
foto gerak menenun yang dilakukan oleh perajin dan gerak menenun yang 
dilakukan oleh penari. Siapkan juga video tari yang merepresentasikan unsur 
tenaga, ruang, dan waktu dengan jelas untuk diamati oleh peserta didik. 


Apersepsi 


Guru dapat menstimulasi peserta didik lewat pertanyaan tentang perbedaan 
antara seni tari dan cabang seni lain. Contohnya, “Apa yang membedakan 
media ungkap seni tari dengan seni musik?”. Melalui pertanyaan tersebut, 
peserta didik diharapkan memiliki pemahaman bahwa gerak merupakan 
media ungkap atau media komunikasi ide gagasan/perasaan seseorang 
dalam karya seni tari. Guru juga dapat memperlihatkan gambar tari yang 
berkarakter gagah dan tari yang berkarakter lembut. Tujuannya untuk 
menstimulus rasa ingin tahu peserta didik tentang unsur ruang, tenaga, 
dan waktu dalam gerak tari. 


Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat mengukur pemahaman awal peserta didik tentang ruang, 
tenaga, dan waktu dalam gerak tari melalui kegiatan tanya jawab. Guru 
dapat menanyakan hal-hal berikut. 

a. Apa yang dimaksud ruang dalam gerak tari? 

b. Apa fungsi tenaga dalam gerak tari? 

c. Apa yang dimaksud dengan waktu dalam gerak tari? 


Guru dapat bertanya secara langsung atau menuangkannya dalam LKPD. 
Guru juga dapat memanfaatkan aplikasi kuis secara digital. 


(102) Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. Kegiatan inti 


2 Kompetensi 


Kompetensi yang dituju mengacu pada tujuan pembelajaran 1 elemen 
berpikir dan bekerja artistik. Kompetensi lainnya, yaitu meningkatkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi. 


m Materi Esensial 


1) Unsur utama tari: gerak, ruang, tenaga, waktu. 
2) Ragam sikap dan gerak dasar tari. 


a Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model contextual teaching and learning (CTL) 
dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Adapun contoh 
aktivitas pembelajarannya sebagai berikut. 

1) Modelling. Sampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang 
lebih sederhana. Bangkitkan motivasi belajar peserta didik dengan 
games sederhana. 

2) Inguiry. Guru dapat menayangkan foto gerak sehari-hari dan gerak 
tari. Contohnya, foto gerak menenun secara natural dan foto gerak 
menenun dalam tari tenun (lihat LKPD 1). Tugaskan peserta didik 
untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari gerak yang 
disajikan dalam foto tersebut. 

3) Questioning. Stimulus rasa ingin tahu peserta didik tentang unsur 
utama tari melalui dialog interaktif. Sebagai contoh, guru dapat 
bertanya, “Mengapa gerak tari terlihat lebih estetik?”. 


Berikan sebuah tayangan pertunjukan tari dan tugaskan peserta 
didik untuk memberikan definisi tentang unsur ruang, tenaga, dan 
waktu dalam gerak tari berdasarkan persepsinya masing-masing. 
Arahkan peserta didik untuk mengamati penggunaan jangkauan 
gerak, arah hadap, arah gerak/garis lintasan, desain lantai, level, 
intensitas tenaga, tempo gerak, serta durasi tari. Tugaskan peserta 
didik untuk menuliskan hasil pengamatannya pada LKPD. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Integrasi Teknologi 
Guru dapat menugaskan peserta didik untuk mencari referensi dari 
internet tentang unsur utama dalam tari atau membaca bahan 
bacaan yang diberikan guru. 


— ra Da pu R“ A ..—.—. ıb. m. üə. 


4) Learning community. Peserta didik diajak untuk menggali 


sz Guru dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. 


5) 


6) 


informasi tentang unsur ruang, tenaga, dan waktu dalam gerak tari 
melalui kegiatan eksplorasi secara berkelompok. Contohkan gerak 
sederhana, seperti gerak trisik dan gerak sembada, lalu tugaskan 
peserta didik melakukan eksplorasi gerak tersebut. Peserta didik 
secara berkelompok harus mampu menghasilkan berbagai variasi 
arah hadap, arah gerak, variasi level, variasi tempo, dan variasi 
tenaga. Di dalam kegiatan eksplorasi, seluruh peserta didik harus 


berkontribusi memberikan saran. 


Diferensiasi 


Setiap kelompok harus terdiri atas peserta didik yang senang 
membaca, senang bergerak, dan senang berbicara. Mereka harus 
berkolaborasi untuk mempresentasikan unsur utama tari, baik 
secara teoretis maupun secara praktis. Peserta didik yang senang 
membaca perlu memahami materi tentang unsur utama tari dan 
menjelaskannya pada peserta didik yang senang bergerak dan 
senang berbicara. Peserta didik yang senang bergerak harus 
memberikan contoh tentang penggunaan unsur tenaga, ruang, dan 
waktu dalam tari di depan kelas. Peserta didik yang senang 
berbicara perlu memberikan penjelasan dari apa yang sudah 
diperagakan. 


zən —- Ng” N T n —. üə. aqar” aya 


Constructivism. Berikan vvaktu pada setiap kelompok untuk 
mengemukakan unsur utama tari yang telah ia pahami. Mintalah 
pervvakilan kelompok untuk menampilkan hasil eksplorasinya dan 
menjelaskan secara lisan tentang unsur ruang, tenaga, dan waktu 
dalam tari. 

Reflection. Guru dapat menggunakan bagian refleksi peserta didik 
pada kegiatan pembelajaran 1. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


7) Authentic Assesment. Guru juga dapat menugaskan peserta didik 
untuk membuat diagram tentang unsur utama tari pada LKPD. 


a Miskonsepsi 


Konsep mengenaiunsur utama tari bersifat abstrak. Untuk itu, lakukanlah 
berbagai macam kegiatan praktik, contohnya dengan menstilasi gerak 
binatang/gerak alam menjadi gerak tari. Lakukan gerak tari dengan 
membuat variasi ruang, tenaga, dan vvaktu. 


5. Asesmen Akhir 


Berikan soal yang telah diberikan pada avval kegiatan pembelajaran melalui 
tanya jawab atau berikan latihan yang ada pada LKPD. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Guru dapat menugaskan peserta didik yang telah mencapai KKTP untuk 
mempelajari gerak dasar tari tradisi dengan tetap memperhatikan unsur 
utama tari. Ajak peserta didik yang belum mampu mencapai KKTP untuk 
mengamati video tari dan jelaskan mengenai unsur utama tari yang tampak 
dalam video tersebut. 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa 
pertanyaan berikut. 

a. Saya memahami bahwa gerak tari adalah.... 

b. Saya memahami bahwa unsur utama tari terdiri atas.... 

c. Saya ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang.... 

d. Saya belum memahami tentang.... 

e. Mengapa saya perlu mempelajari tentang unsur utama tari? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 
a. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan bahan 
bacaan tentang unsur utama tari. 
b. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang tidak memiliki 
akses internet dan listrik di dalam kelas, kegiatan mengidentifikasi gerak 


tari dan gerak nontari dapat dilakukan dengan mempraktikkan gerak 
sehari-hari dan gerak tari secara langsung. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Memperagakan 


Unsur Utama Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Materi tentang unsur ruang, tenaga, dan waktu dalam gerak tari bersifat 
abstrak sehingga guru perlu menyiapkan berbagai analogi yang sesuai agar 
tidak terjadi kesalahpahaman konsep pada peserta didik. Guru perlu mem- 
buat LKPD yang dapat membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan 
eksplorasi unsur utama tari. Carilah gerak dasar tari tradisi yang mudah 
dipelajari oleh peserta didik, baik peserta didik yang memiliki keterampilan 
menari maupun peserta didik yang tidak memiliki keterampilan menari. 
Siapkan gerak dasar tari tradisi untuk peserta didik perempuan dan peserta 
didik laki-laki. 


2. Apersepsi 


Awali kegiatan pembelajaran dengan melakukan olah tubuhsederhana 
agar peserta didik dapat terhindar dari cedera ringan. Bangkitkan motivasi 
belajar peserta didik melalui pertanyaan pemantik. Contohnya, “Mengapa 
kalian perlu mempelajari unsur utama tari?”. Arahkan peserta didik agar 
memiliki pemahaman bahwa penggunaan ruang, tenaga, dan waktu yang 
tepat dalam gerak tari akan mempermudah penonton menemukan makna 
tari. Guru dapat mengaitkan hal tersebut dengan kehidupan sehari-hari 
peserta didik. Misalnya, dengan menyampaikan bahwa di dalam kehidupan 
sehari-hari, kita harus mampu berekspresi/melakukan gerak sesuai dengan 
apa yang ingin kita komunikasikan. 


3. Penilaian sebelum Pembelajaran 


Penilaian sebelum pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan prak- 
tik tentang unsur utama tari. Guru dapat menugaskan peserta didik atau 
memberikan kesempatan pada peserta didik yang mau ke depan untuk 
memberikan contoh distori/stilasi gerak dalam tari dan memperagakan 
perbedaan jangkauan gerak (tebak gerak), berbagai arah hadap, arah gerak 
atau garis lintasan, desain lantai, level, intensitas tenaga, dan perbedaan 


tempo gerak. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. Kegiatan inti 


2 Kompetensi 


Kompetensi yang diharapkan termuat dalam tujuan pembelajaran 
2. Aktivitas dalam kegiatan pembelajaran ini juga diharapkan dapat 
mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan kreativitas peserta didik. 


m Materi Esensial 


Penerapan unsur tenaga, ruang, dan vvaktu dalam gerak tari. 


a Aktivitas 


Aktivitas yang dilakukan dapat dirancang berdasarkan model CTL dengan 

metode eksplorasi dan imitasi. Contohnya sebagai berikut. 

1) Modelling.Sampaikan tujuan pembelajaran dan bangkitkan motivasi 
peserta didik melalui kegiatan pemanasan. 


2) Inguiry. Guru dapat menunjukempat peserta didik dengan kecer- 
dasan kinestetik yang baik untuk maju ke depan kelas atau ke 
tengah lingkaran dan memperagakan gerak melompat, berjalan, 
lari kecil, atau memperagakan: 

(a) gerak berjalan seperti gerak sehari-hari; 

(b) gerak berjalan yang mengekspresikan kegembiraan, 
(c) gerak berjalan yang mengekspresikan kesedihan; dan 
(d) gerak berjalan yang mengekspresikan kemarahan. 


Peserta didik lain diminta untuk melakukan pengamatan dan 
menganalisis, “Apa yang membuat gerak berjalan tersebut menjadi 
berbeda?”. 


3) Questioning. Lakukan tanya jawab untuk mengarahkan peserta 
didik pada perbedaan jangkauan gerak yang digunakan, tenaga 
yang digunakan, dan tempo gerak yang dilakukan. 


4) Learning community. Lakukan kegiatan eksplorasi untuk mem- 
berikan informasi tentang penggunaan ruang, tenaga, dan waktu 
dalam gerak tari. Contohnya sebagai berikut. 


(a) Eksplorasi ruang. Memperagakan jangkauan gerak atau besar 
kecilnya ruang gerak. Guru dapat membangun pemahaman 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


peserta didik tentang volume gerak melalui kegiatan meng- 
identifikasi berbagai ukuran benda/hevvan/tumbuhan yang 
ada di sekitar, lalu mendeskripsikan ukuran tersebut dalam 
bentuk gerak. 


(b) Eksplorasi tenaga. Memperagakan berbagai intensitas tenaga 
dalam gerak tari. Guru dapat memberikan berbagai analogi 
melalui stimulasi imajinatif. Contohnya, menugaskan peserta 
didik untuk memperagakan gerak raksasa yang kuat, gerak 
raja yang gagah, dan gerak putri yang lemah lembut. Guru 
dapat membuat analogi lanjutan hingga peserta didik mampu 
memperagakan gerak dengan intensitas tenaga yang sesuai. 


(c) Eksplorasi waktu. Memperagakan tempo cepat, sedang, dan 
lambat. Guru dapat membagi peserta didik dalam tiga kelompok 
besar, lalu menugaskan kelompok 1 memperagakan gerak 
tangan ke kanan dua hitungan, ke kiri dua hitungan; kelompok 
2 menggerakkan tangan ke kanan satu hitungan, ke kiri satu 
hitungan; kelompok 3 menggerakkan tangan ke kanan dan ke 
kiri dalam satu hitungan. Semua gerak dilakukan dalam durasi 
yang sama, yaitu delapan hitungan atau delapan ketuk secara 
konstan/tidak berubah-ubah. 


Tabel 2.3 Memperagakan Tempo cepat, Sedang,dan lambat 


Hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 


Kelompok 1 


Kelompok 2 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Kelompok 3 


Berdasarkan kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik 
memahami konsep tempo dalam gerak. Setelah kegiatan tersebut, 
guru dapat menugaskan peserta didik membuat variasi tempo gerak 
dalam gerakan sederhana, seperti gerakan mendorong bahu ke 
kanan dan ke kiri. 


Setelah peserta didik memperagakan unsur ruang, tenaga, 
dan waktu dalam gerak sederhana, tugaskan peserta didik untuk 
memperagakan unsur ruang, tenaga, dan waktu dalam gerak dasar 
tari tradisi. Gerak dasar tari tradisi dikenalkan agar peserta didik 
memiliki perbendaharaan gerak yang dapat digunakan sebagai 
stimulus dalam membuat gerak tari kreasi sesuai dengan tuntutan 
capaian pembelajaran fase D. 


Guru dapat menggunakan metode imitasi agar peserta didik 
mampu mempraktikkan gerak dasar tari tradisi atau menugaskan 


peserta didik mencari referensi dari berbagai sumber, seperti buku, 
video, dan foto. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan mempelajari ragam gerak dasar tari tradisi akan 
membentuk sikap berkhebinekaan global peserta didik, khususnya 
pada elemen menumbuhkan rasa menghormati terhadap 
keanekaragaman budaya. 


= P a P A nah, - s co. = am 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari o 


Alternatif Kegiatan 
Guru dapat memfokuskan unsur autama tari yang akan diperagakan 
pada setiap pertemuan. Guru dapat membagi prosedur kegiatan 
pembelajaran 2 ini ke dalam 4 pertemuan dengan alokasi waktu per 
pertemuan 2 x 45 JP, 


R Aa a BABI Nangin , ——. s lb, 40 


5) Constructivism. Tugaskan peserta didik untuk menampilkan ragam 
gerak dasar tari tradisi yang sudah dipelajarinya. Ingatkan peserta 
didik untuk memperhatikan penggunaan unsur ruang, tenaga, dan 
waktu yang sesuai dengan karakter gerak yang dibawakan. 

6) Reflection. Guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang 
ada di bagian refleksi kegiatan pembelajaran 2. 

7) Authentic assesment. Guru dapat melakukan observasi hasil 
eksplorasi dan peragaan unsur utama tari. 


a Miskonsepsi 


Guru perlu memberikan umpan balik berupa komentar atau saran 
terhadap hasil peragaan unsur utama tari yang ditampilkan peserta 
didik. Utarakan hal-hal yang perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki 
oleh peserta didik. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat melakukan penilaian nontes dengan melakukan observasi 
terhadap unjuk kerja peserta didik. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Tugaskan peserta didik yang memiliki keterampilan yang baik dalam 
memperagakan unsur utama tari untuk membimbing teman yang kesulitan. 
Tugaskan peserta didik yang belum mampu mencapai KKTP untuk berlatih 
kembali dan merekam peragaan yang dilakukan agar peserta didik dapat 
melakukan penilaian diri terhadap hasil peragaannya. Bimbing peserta 
didik untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 

a. Kegiatan yang paling saya suka hari ini, yaitu.... 

b. Kegiatan yang paling sulit saya lakukan hari ini, yaitu.... 

c. Unsur utama tari yang paling saya pahami, yaitu.... 

d. Unsur utama tari yang belum saya pahami, yaitu... 

e. Hal yang harus saya perbaiki dari penampilan saya hari ini, yaitu... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas 
mencari informasi secara mandiri tentang unsur utama dalam tari dan 
merekam peragaan unsur utama tari dalam gerak dasar tari tradisi. 

b. Peragaan unsur utama tari dapat dilakukan melalui metode demonstrasi 
ataupun imitasi. Pengenalan unsur ruang, tenaga, dan waktu dalam 
tari dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karya tari 
daerah setempat yang dikenal peserta didik. 


Mengemukakan Unsur 


Pendukung Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Persiapan mengajar yang dapat guru lakukan, yaitu membaca referensi 
tentang unsur pendukung tari. Guru disarankan menyediakan video dan foto 
tari yang menampilkan unsur pendukung tari. Siapkan laptop, proyektor, 
dan pengeras suara untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 


2. Apersepsi 


Pertanyaan yang dapat guru ajukan pada kegiatan apersepsi, yaitu “Apa 
yang membuat sebuah pertunjukan tari bernilai indah selain dilihat dari 
gerakannya?”. Jawaban peserta didik dapat dijadikan sebagai informasi terkait 


pengetahuan awal peserta didik sekaligus titik awal untuk memperkenalkan 
peserta didik pada unsur pendukung tari. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari mi 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan sebagai 
berikut. 

a. Apa yang dimaksud dengan unsur pendukung tari? 

b. Sebutkan unsur-unsur pendukung tari! 


4. Kegiatan inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai mengacu pada tujuan pembelajaran 3. 
Aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik. 


b. | Materi Esensial 


Unsur pendukung tari, meliputi iringan musik, properti, tata rias dan 
tata busana, tata panggung, serta tata cahaya. 


@ Aktivitas 


Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran menggunakan model 
CTL sebagai berikut. 


1) Modelling. Guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
membangun suasana belajar yang diinginkan. 
2) Inquiry. Guru menyediakan video tari tradisi yang telah diseleksi 


sebelumnya untuk diidentifikasi peserta didik terkait unsur pendu- 
kung tari. Referensi video tari tradisi yang dapat digunakan guru 
tersedia pada LKPD. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 
Kegiatan eksplorasi kelompok ini diharapkan membentuk sikap 
saling ketergantungan positif sebagai bentuk kolaborasi. 


..... Na maia an a .. ə. salib, s 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Diferensiasi 
ce Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 
memodifikasi materi pembelajaran sebagai berikut. 


Kelompok 1 ditugaskan untuk mengamati video/bacaan 
tentang unsur iringan musik pada tari tradisi. 


Kelompok 2 ditugaskan untuk mengamati video/foto/bahan 
bacaan mengenai tata rias dan tata busana pada tari tradisi. 


Kelompok 3 ditugaskan mengamati video/foto/bahan bacaan 
unsur pendukung tari berupa properti tari. 


Kelompok 4 ditugaskan mengamati video/foto/bahan bacaan 
tentang unsur tata panggung dan tata cahaya. 


pe ra PN a - ata =" N ar aya 


3) Questioning. Peserta didik dapat ditugaskan mengeksplorasi materi 
berdasarkan tugas yang diberikan guru. Kegiatan eksplorasi untuk 
memahami unsur pendukung tari secara terperinci terdapat pada 
LPKD bagian Memahami Unsur Pendukung Tari. 

4) Learning community. Tugaskan peserta didik untuk berdiskusi 
secara berkelompok terkait temuan unsur pendukung tari melalui 
video tari yang telah diamati. 

5) Contructivism. Guru dapat mengajak peserta didik untuk menyebut- 
kan, mendefinisikan, dan memberikan contoh unsur pendukung tari. 

6) Reflection. Guru dapat menggunakan bagian refleksi pada kegiatan 
pembelajaran ini. 

7) Authentic assessment. Guru dapat memberikan soal yang ada di 
LKPD atau mengembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik. 


a Miskonsepsi 


Peserta didik perlu diberikan contoh langsung tentang konsep iringan 
musik internal dan eksternal pada tari tradisi. Guru dapat meminta 
peserta didik menyanyikan lagu daerah dengan diiringi tepukan tangan 
sebagai bentuk praktik iringan musik internal. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat memberikan kembali soal yang diberikan pada avval kegiatan, 
tetapi meminta jawaban secara tertulis. Guru juga dapat memberikan kegiatan 
dan latihan yang ada pada LKPD Eksplorasi Unsur Pendukung Tari bagian 
Kegiatan 1. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengemukakan unsur 
pendukung tari dapat ditugaskan kembali mengerjakan LKPD dari kelompok 
yang berbeda. Bagi peserta didik yang mampu mengemukakan unsur 
pendukung tari, guru dapat membagikan hasil pengerjaan LKPD kelompok 
lain sebagai bacaan tambahan untuk peserta didik. 


71. Refleksi 


Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan menjawab per- 
tanyaan sebagai berikut. 


a. Apayang telah kalian pahami setelah melakukan kegiatan pembelajaran 
3? 

b. Adakah materi yang belum Anda pahami? Jika ada, jelaskan! 
Secara umum, manfaat apa yang Anda rasakan setelah melakukan 
kegiatan pembelajaran 3 tentang mengemukakan unsur pendukung tari? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah dapat ditugaskan mengisi 
LKPD secara individu. 

b. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang tidak memiliki akses 
internet dan listrik di dalam kelas, kegiatan mengidentifikasi unsur 
pendukung tari, dapat guru lakukan dengan memanfaatkan sumber 
daya lingkungan sekitar. Mengajak peserta didik menonton pertunjuk- 
an tari langsung dengan mengunjungi sanggar tari daerah setempat/ 
mendatangkan narasumber penari di sekolah. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Memperagakan Unsur 


Pendukung Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Guru perlu menentukan media peraga yang menunjang kegiatan praktik 
unsur pendukung tari. Media peraga unsur pendukung tari yang ditentukan 
haruslah mudah ditemui dan digunakan peserta didik. Guru perlu menyusun 
rancangan kegiatan yang disertai instrumen penilaian dan LKPD untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
perlu disediakan lebih dulu untuk menghemat waktu pembelajaran. 


2. Apersepsi 


Guru dapat mengajak peserta didik melakukan pemanasan menggunakan 
hitungan, lalu menggunakan iringan musik. Kaitkan kegiatan tersebut 
dengan iringan musik sebagai unsur pendukung tari. Berikan pertanyaan 
pada peserta didik, “Apakah peserta didik merasakan kesan yang berbeda 
ketika bergerak dengan hitungan dan bergerak dengan iringan musik?” Guru 
dapat membangun kondisi apersepsi lainnya yang dapat menghubungkan 
pengetahuan awal peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat meminta peserta didik memperagakan unsur pendukung tari 
dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar sebagai properti dalam 
melakukan gerak tari. Guru dapat memutarkan lagu daerah sebagai iringan 
musik dan menginstruksikan peserta didik untuk menggunakan benda yang 
dipilih sebagai properti dalam gerak tari. Kegiatan ini ditujukan untuk 
mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam memperagakan unsur 
pendukung tari. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


4. Kegiatan inti 


. Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai mengacu tujuan pembelajaran 4. Selain 
itu, aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 
peserta didik. 


b. | Materi Esensial 


Peragaan unsur pendukung tari. 


a Aktivitas 


Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran dengan menggunakan 
model CTL, dengan metode demonstrasi, tanya-jawab dan presentasi, 
seperti berikut: 


1) Modelling. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan meng- 
apresiasi peserta didik untuk memulai kegiatan pembelajaran. 

2) Inguiry. Guru menyajikan suatu masalah melalui tampilan video 
tari tradisi yang menunjukkan kekhasan unsur pendukungnya. 
Lebih jelasnya, terdapat pada LKPD Kegiatan 2: Memperagakan 
Unsur Pendukung Tari bagian Ayo, Amati!. 

3) Questioning. Peserta didik berdiskusi untuk mencari inspirasi 
dalam memperagakan unsur pendukung tari. 

4) Learning community. Peserta didik membentuk kelompok ber- 
dasarkan unsur pendukung yang dipilih untuk diperagakan. 

5) Contructivism. Peserta didik memilih satu unsur pendukung 
tari yang akan diperagakan, lalu melakukan eksplorasi secara 
berkelompok. 


(a) Eksplorasi iringan musik. Peserta didik dapat menggunakan 
tepukan tangan sebagai bentuk iringan musik internal dan 
musik lagu daerah sebagai bentuk iringan musik eksternal. 
Peserta didik diberi waktu untuk mencoba menemukan dan 
memperagakan gerak dengan memanfaatkan unsur musik. 

(b) Eksplorasi tata rias dan tata busana. Guru dapat menampilkan 
foto ragam rias dan busana tari tradisi. Kegiatan eksplorasi 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


6) 


7) 


sederhana dapat dilakukan guru dengan memanfaatkan kain 
batik khas daerah setempat untuk dijadikan bagian dari kostum. 

(c) Eksplorasi properti. Guru menyediakan alat peraga yang dapat 
dijadikan properti tari, seperti topeng, selendang, kipas, payung, 
sapu tangan, dan lain-lain. Peserta didik dapat memanfaat- 
kan video Tari Lenso yang menggunakan sapu tangan, Tari 
Mappadendang/Pakarena yang menggunakan kipas, Tari 
Kandagan yang menggunakan selendang, Tari Topeng Kelana 
yang menggunakan topeng, dan Tari Payung yang mengguna- 
kan payung sebagai dasar inspirasi dalam eksplorasi gerak 
menggunakan properti yang tersedia. Guru memberikan waktu 
bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan memperagakan 
gerak menggunakan properti yang dipilih. 

(d) Eksplorasi tata panggung dan tata cahaya. Guru dapat meman- 
faatkan lapangan sekolah dan ruang kelas sebagai set panggung 
pertunjukan sederhana agar peserta didik dapat mengeksplorasi 
gerak berdasarkan tata panggung. Guru juga dapat bekerja 
sama dengan masyarakat/wali murid untuk mengajak peserta 
didik mengunjungi tempat pertunjukan yang terbuka, seperti 
lapangan/area pendopo dan gedung pertunjukan yang terdapat 


di daerahnya. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan mempelajari ragam gerak dasar tari tradisi akan 
membentuk sikap berkhebinekaan global peserta didik, khususnya 
pada elemen menumbuhkan rasa menghormati terhadap 
keanekaragaman budaya. 


Jam, a -———. wa pem - ——.. ayırın N “ - 


Reflection. Guru dapat menggunakan bagian refleksi pada kegiatan 
pembelajaran ini. 

Authentic assessment. Guru dapat melakukan observasi terhadap 
hasil eksplorasi peserta didik. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


qa Miskonsepsi 


Peserta didik mungkin akan mengalami kebingungan dalam eksplorasi 
gerak menggunakan unsur pendukung tari sehingga guru dapat mem- 
berikan demonstrasi dan penjelasan saat membimbing peserta didik 
dalam kegiatan praktik. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat melakukan observasi pada unjuk kerja peserta didik dan me- 
lakukan penilaian menggunakan instrumen serta rubrik eksplorasi unsur 
pendukung tari yang ada di bagian Asesmen. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Guru dapat memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang memiliki 
hambatan dalam memperagakan unsur pendukung tari. Bagi peserta didik 
yang telah menguasai kegiatan ini, guru dapat memberikan eksplorasi 
kegiatan yang berbeda pada peserta didik. 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan mengisi angket refleksi diri 
sebagai berikut. 


Tabel 2.4 Refleksi Peserta Didik Kegiatan Pembelajaran 4 


Pertanyaan Tidak | Netral Alasan 


1. Apakah kalian merasa antusias 
dalam memperagakan gerak 
berdasarkan unsur pendukung tari? 


2. Apakah kalian mengalami kesulitan 
saat mencari gerak berdasarkan 
unsur pendukung tari? 

3. Apakah kalian mengalami kesulitan 


dalam menggunakan properti? 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


No. Pertanyaan Ya | Tidak | Netral Alasan 


4. Apakah kalian bergerak 
menggunakan properti dengan 
meniru gerak tari tradisi yang 
sudah ada? 


5. Apakah kalian bergerak 
menggunakan properti tari dengan 
melakukan gerak yang ditemukan 
sendiri? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Guru dapat menggunakan metode imitasi dengan mencontohkan gerak 
dasar tari yang menggunakan properti. Peserta didik ditugaskan meng- 
ikuti gerak yang dicontohkan dan melakukan gerakan sesuai dengan 
iringan tarinya. 

b. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas 
untuk mengamati unsur pendukung tari dalam video tari tradisi dan 
membuat gerak tari berdasarkan unsur pendukung tari. Tugaskan peserta 
didik untuk merekam hasil eksplorasinya. Guru dapat memanfaatkan 
aplikasi Google Drive, Telegram, Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk 
mengirimkan video unjuk kerja hasil eksplorasi. 


19 Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat 


Interaksi guru, peserta didik, dan orang tua dapat dilakukan dalam kegiatan 
latihan memperagakan unsur utama dan unsur pendukung dalam gerak dasar tari 
tradisi. Orang tua dapat dilibatkan pada kegiatan pembelajaran yang menunjukkan 
langsung unsur utama dan unsur pendukung tari. Contohnya, mengunjungi 
tempat pertunjukan tari, menyaksikan pertunjukan tari secara langsung, dan 


lain-lain. Guru juga dapat menugaskan peserta didik untuk berlatih bersama 
orang tua/keluarga di rumah dan meminta orang tua untuk mengisi instrumen 
seperti berikut. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari © 


NamalBesertaibidike A Ka əə əə ə 


Welas a ə 


. Bagaimana sikap peserta didik saat berlatih memperagakan gerak dasar 


. Apakah peserta didik memperagakan gerak dasar tari sesuai iringan 
musik? 


. Apakah peserta didik memperagakan gerak dasar tari dengan 
menggunakan properti? 


. Jelaskan kekurangan yang harus diperbaiki peserta didik dalam 
memperagakan gerak dasar tari? 


. Jelaskan kelebihan yang harus dipertahankan peserta didik dalam 
memperagakan gerak dasar tari? 


Saman) 


1. Penilaian Observasi Kegiatan Memperagakan Unsur Utama Tari 


Petunjuk Menilai 

Catatan: berilah tanda centang (V) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
1 = tidak baik/tidak sesuai 

2 = kurang baik/kurang sesuai 

3 = baik/sesuai 

4 = sangat baik/sangat sesuai 

Nilai = (total skor : total skor maksimal) < 100 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tabel 2.5 Pedoman Observasi Memperagakan Gerak Tari 


Aspek Penilaian 


1. Kemampuan memperagakan gerak tari 


2. Kemampuan memperagakan intensitas 
tenaga dalam gerak tari 


dalam tari 


3. Kemampuan memperagakan unsur ruang 


dalam tari 


4. Kemampuan memperagakan unsur waktu 


Total Skor 


Tabel 2.6 Rubrik Penilaian Memperagakan Gerak Tari 


Aspek 
Penilaian 


Deskripsi Indikator 


1; Kemampuan 
memperagakan 
gerak tari 


Memperagakan gerak tari dan gerak nontari 
berdasarkan definisi, fungsi, dan unsur 
pembentuk gerak tari dengan tidak baik. 


Memperagakan gerak tari dan gerak nontari 
berdasarkan definisi, fungsi, dan unsur 
pembentuk gerak tari dengan kurang baik. 


Memperagakan gerak tari dan gerak nontari 
berdasarkan definisi, fungsi, dan unsur 
pembentuk gerak tari dengan baik. 


Memperagakan gerak tari dan gerak non 
tari berdasarkan definisi, fungsi, dan unsur 
pembentuk gerak tari dengan sangat baik. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari ö 


Aspek 
Penilaian 


Deskripsi Indikator 


1 


Kemampuan Memperagakan intensitas tenaga yang tidak 
memperagakan sesuai dalam gerak tari. 
intensitas 
tenaga dalam 2 Memperagakan intensitas tenaga yang 
gerak tari kurang sesuai dalam gerak tari. 
3 Memperagakan intensitas tenaga yang 
sesuai dalam gerak tari. 
A Memperagakan intensitas tenaga yang 
sangat sesuai dalam gerak tari. 
Kemampuan 1 Memperagakan unsur ruang dalam gerak 
memperagakan tari dengan tidak baik. 
unsur ruang 
dalam gerak 2 Memperagakan unsur ruang dalam gerak 
tari tari dengan kurang baik. 
3 Memperagakan unsur ruang dalam gerak 
tari dengan baik. 
A Memperagakan unsur ruang dalam gerak 
tari dengan sangat baik. 
Kemampuan i Memperagakan unsur waktu dalam gerak 
memperagakan tari dengan tidak baik. 
unsur waktu 
dalam gerak 2 Memperagakan unsur vvaktu dalam gerak 
tari tari dengan kurang baik. 
3 Memperagakan unsur waktu dalam gerak 
tari dengan baik. 
4 Memperagakan unsur waktu dalam gerak 


tari dengan sangat baik. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


2. Penilaian Observasi Kegiatan Memperagakan Unsur Pendukung 
Tari 
Petunjuk Menilai 
Berilah tanda centang (V) pada nilai yang dianggap sesuai dengan 
kemampuan peserta didik di setiap kegiatan. 
1= tidak mampu 
2= kurang mampu 
3= mampu 
4- sangat mampu 
Nilai = jumlah skor : total skor maksimal) x 100 


Tabel 2.7 Instrumen Penilaian Memperagakan Unsur Pendukung Tari 


Aspek Penilaian 


1; Kemampuan peserta didik merespons musik 
yang diberikan melalui ungkapan gerak. 


2. Kemampuan peserta didik memperagakan 
properti gerak yang digunakan. 


3. Kemampuan peserta didik memperagakan 
busana yang dikenakan. 


4. Kemampuan peserta didik memperagakan 
pengaturan set panggung yang digunakan. 


Total Skor 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Tabel 2.8 Rubrik Penilaian Memperagakan Unsur Pendukung Tari 


Deskripsi Indikator 


Kemampuan 
peserta didik 
merespons audio/ 
musik yang 
diberikan melalui 
ungkapan gerak 


Tidak mampu memperagakan gerak 
melalui rangsang auditif/musik. 


Kurang mampu memperagakan gerak 
melalui rangsang auditif/musik. 


Mampu memperagakan gerak melalui 
rangsang auditif/musik. 


Sangat mampu memperagakan gerak 
melalui rangsang auditif/musik. 


Kemampuan 
peserta didik 
memperagakan 
properti gerak 
yang digunakan 


Tidak mampu memperagakan gerak 
dilengkapi properti (selendang/kipas). 


Kurang mampu memperagakan gerak 
dilengkapi properti (selendang/kipas). 


Mampu memperagakan gerak 
dilengkapi properti (selendang/kipas). 


Aspek Penilaian 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 


Sangat mampu memperagakan gerak 
dilengkapi properti (selendang/kipas). 


3. Kemampuan Tidak mampu memperagakan busana 
peserta didik tari dengan mengeksplorasi kain. 
memperagakan 

Kurang mampu memperagakan 
busana yang . , 
dikenakan busana tari dengan mengeksplorasi 

kain. 

Mampu memperagakan busana tari 

dengan mengeksplorasi kain. 

Sangat mampu memperagakan busana 

tari dengan mengeksplorasi kain. 

4. Kemampuan Tidak mampu mengatur posisi 
peserta didik penari dan penonton sebagai bentuk 
memperagakan memperagakan pengaturan set 
pengaturan set panggung. 
panggung yang 
digunakan 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Deskripsi Indikator 
2 


Aspek Penilaian 


Kurang mampu mengatur posisi 
penari dan penonton sebagai bentuk 
memperagakan pengaturan set 


panggung. 


Mampu mengatur posisi penari 
dan penonton sebagai bentuk 


3 
memperagakan pengaturan set 
panggung. 
Sangat mampu mengatur posisi 

A penari dan penonton sebagai bentuk 


memperagakan pengaturan set 
panggung. 


3. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 2 


Tabel 2.9 KKTP Bab 2 


ı .. 2 .. Cukup Baik Sangat Baik 

Pembelajaran Bimbingan 
Mengemu- Belum me- Menunjukkan | Menunjuk- Menunjuk- 
kakan unsur nunjukkan sebagian kecil | kan sebagian | kan semua 
utama tari un- | kemampuan kemampuan besar kemam- | kemampuan 
tuk membuat | mengemu- mengemu- puan menge- | mengemu- 
geraktari kakan unsur kakan unsur mukakan kakan unsur 
kreasi yang utama tari un- | utama tari un- | unsur utama utama tari 
merefleksikan | tukmembuat | tukmembuat | tari untuk untuk mem- 
nilai, jenis, geraktari gerak tari membuat buat gerak tari 
dan fungsi kreasi yang kreasi yang gerak tari kreasi yang 
tari tradisi. merefleksikan | merefleksikan | kreasi yang merefleksikan 

nilai, jenis, nilai, jenis, merefleksikan | nilai, jenis, 

dan fungsi dan fungsi nilai, jenis, dan fungsi tari 

tari tradisi. tari tradisi. dan fungsi tradisi. 

tari tradisi. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Tujuan 
Pembelajaran 


Mempera- 
gakan unsur 
utama tari un- 
tuk membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
merefleksikan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari tradisi. 


Mengemu- 
kakan unsur 
pendukung 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
mereflek- 
sikan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
tradisi. 


Perlu 
Bimbingan 


Belum me- 
nunjukkan 
kemampuan 
mempera- 
gakan unsur 
utama tari un- 
tuk membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
merefleksikan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari tradisi. 


Belum me- 
nunjukkan 
kemampuan 
mengemu- 
kakan unsur 
pendukung 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
mereflek- 
sikan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
tradisi. 


Cukup 


Menunjukkan 
kemampuan 
mempera- 
gakan unsur 


utama tari un- 


tuk membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
merefleksikan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari tradisi. 


Menunjuk- 
kan seba- 
gian kecil 
kemampuan 
mengemu- 
kakan unsur 
pendukung 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
mereflek- 
sikan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
tradisi. 


Baik 


Menunjuk- 
kan sebagian 
besar kemam- 
puan mem- 
peragakan 
unsur utama 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
merefleksikan 
nilai, jenis, 
dan fungsi 
tari tradisi. 


Menunjuk- 
kan seba- 
gian besar 
kemampuan 
mengemu- 
kakan unsur 
pendukung 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
mereflek- 
sikan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
tradisi. 


Sangat Baik 


Menunjuk- 
kan semua 
kemampuan 
mempera- 
gakan unsur 
utama tari 
untuk mem- 
buat gerak tari 
kreasi yang 
merefleksikan 
nilai, jenis, 
dan fungsi tari 
tradisi. 


Menunjuk- 
kan semua 
kemampuan 
mengemu- 
kakan unsur 
pendukung 
tari untuk 
membuat 
gerak tari 
kreasi yang 
mereflek- 
sikan nilai, 
jenis, dan 
fungsi tari 
tradisi. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tujuan Perlu : y 
R ün Cukup Baik Sangat Baik 
Pembelajaran Bimbingan 
Mempera- Belum me- Menunjuk- Menunjuk- Menunjuk- 
gakan unsur nunjukkan kan seba- kan seba- kan semua 
pendukung kemampuan gian kecil gian besar kemampuan 
tari untuk mempera- kemampuan kemampuan mempera- 
membuat gakan unsur mempera- mempera- gakan unsur 
gerak tari pendukung gakan unsur gakan unsur pendukung 
kreasi yang tari untuk pendukung pendukung tari untuk 
mereflek- membuat tari untuk tari untuk membuat 
sikan nilai, gerak tari membuat membuat gerak tari 
jenis, dan kreasi yang gerak tari gerak tari kreasi yang 
fungsi tari mereflek- kreasi yang kreasi yang mereflek- 
tradisi. sikan nilai, mereflek- mereflek- sikan nilai, 
jenis, dan sikan nilai, sikan nilai, jenis, dan 
fungsi tari jenis, dan jenis, dan fungsi tari 
tradisi. fungsi tari fungsi tari tradisi. 
tradisi. tradisi. 


29 Pengayaan dan Remedial 


Guru dapat meminta peserta didik yang belum mampu mencapai tujuan pem- 
belajaran pada Bab 2 untuk kembali berlatih dan mengulang penampilannya. 
Guru juga dapat menugaskan peserta didik untuk mempelajari gerak tari tunggal 
daerah setempat yang menggunakan properti dalam karya tarinya. Peserta 
didik dapat menampilkan tarian tersebut di depan kelas atau secara personal di 
depan guru, kemudian guru melakukan penilaian terhadap penampilan peserta 
didik. Bagi peserta didik yang memiliki minat terhadap mata pelajaran seni tari, 
berikan bahan bacaan tentang proses kreatif penciptaan karya tari kreasi agar 
peserta didik semakin termotivasi mempelajari seni tari. 


BD reneksi Guru D 


Apakah peserta didik antusias mempelajari unsur utama tari? 
Apakah peserta didik antusias memperagakan unsur utama tari? 

3. Apakah peserta didik antusias membuat gerak tari kreasi berdasarkan unsur 
utama tari? 


4. Apakah peserta didik antusias mempelajari unsur pendukung tari? 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


5. Apakah peserta didik antusias membuat gerak tari berdasarkan unsur 
pendukung tari? 

Materi apa yang menurut Anda sulit diterima peserta didik? 

Apa kesulitan yang Anda alami dalam melakukan pembelajaran? 

Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses belajar? 


DO NN 


Apakah alokasi waktu sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran 
Bab 2? 

10. Apakah dalam proses pembelajaran Bab 2 terdapat permasalahan di luar 
materi pembelajaran? 


19 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 


1. LKPD Mengemukakan Unsur Utama Tari 


LKPD 
Seni Tari Kelas VII 
“MENGENAL UNSUR UTAMA TARI” 


Tujuan Pembelajaran 


Mengemukakan unsur utama tari untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi. 


Langkah Kegiatan 


1. Mengemukakan gerak sebagai unsur utama tari. 
2. Mengemukakan tenaga sebagai unsur utama tari. 
3. Mengemukakan ruang sebagai unsur utama tari. 
4. Mengemukakan waktu sebagai unsur utama tari. 


Petunjuk Kegiatan 


1. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 

Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 

Lakukan kegiatan eksplorasi gerak sesuai petunjuk. 

Kerjakan setiap tugas mandiri dengan jujur dan sungguh-sungguh 

agar kamudapat mengukur tingkat pemahamanmu. 

5. Konsultasikan hasil kegiatan eksplorasi pada gurumu dan mintalah 
saran serta masukan mengenai hasil eksplorasimu. 


asa. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Identitas Pemegang LKPD 
IMG Nan Ba aa a a an 


1. Identifikasi perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. 


Gambar 2.1 Menenun Gambar 2.2 Menenun dalam Tari 
Sumber: Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto (2023) Sumber:Ekacoolpix/flickr (2023) 


Tuliskan hasil identifikasimu di sini. 


2. Berdasarkan gambar di atas, kemukakan definisi mengenai gerak tari sesuai 
dengan pemahamanmu! 


3. Amati video tari yang ditayangkan di depan kelas, kemudian kemukakan apa 
yang kamu pahami tentang ruang, tenaga, dan waktu dalam gerak tari! 


Aa E Wa E EE EN E E AN AAE 


Ayo Eksplorasi! 


Praktikkan langkah-langkah eksplorasi berikut secara berkelompok! 
1. Peragakan gerak berikut. 


Gambar 2.3 Contoh Jangkauan Gerak. (a) Gerak dengan 
jangkauan gerak besar/luas, (b) Gerak dengan jangkauan 


gerak kecil/sempit. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


2. Lakukan dua gerak diatas dengan mengaplikasikan gerak berjalan di tempat 
dengan posisi kaki jinjit dan buatlah variasi arah hadap pada gerak di atas. 
Tuliskan hasil arah hadap yang kamu temukan. 


3. Lakukan dua gerak diatas dengan mengaplikasikan gerak berjalan berpindah 
tempat dengan posisi kaki jinjit dan buatlah variasi arah gerak. Gambarkan 
arah gerak yang kamu temukan. 


4. Buatlah variasi level pada gerak di atas bersama dua orang temanmu! 
Tuliskan level yang kamu temukan. 


5. Buatlah variasi tempo gerak pada gerak di atas. Tuliskan tempo yang kamu 
temukan. 


6. Lakukan dua gerak di atas dengan intensitas tenaga yang bervariasi dalam 
delapan hitungan. 


7. Berdasarkan kegiatan eksplorasi di atas, kemukakan apa yang dimaksud 
dengan jangkauan gerak, arah hadap, arah gerak, level, tempo, dan tenaga 
dalam gerak tari. 


8. Isilah bagian yang kosong pada diagram berikut. 


Jangkauan Gerak 


Unsur Utama Tari Level 


Tenaga 


| 120] Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo; Refleksi! 


Sebagai bahan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 
jawablah beberapa pertanyaan berikut! 


1. Saya memahami bahwa gerak tari adalah 


2. LKPD Memperagakan Unsur Utama Tari 


LKPD 
Seni Tari Kelas VII 
“AYO, PERAGAKAN UNSUR UTAMA TARI!” 


Tujuan Pembelajaran 


Memperagakan unsur utama tari untuk membuat gerak tari kreasi yang 
merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi. 


Langkah Kegiatan 


1. Memperagakan ruang sebagai unsur utama tari. 

2. Memperagakan tenaga sebagai unsur utama tari. 

3. Memperagakan waktu sebagai unsur utama tari. 

4. Memperagakan gerak dasar tari tradisi dengan memperhatikan unsur 
utama tari. 


Petunjuk Kegiatan 


1. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 

2. Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 

3. Lakukan kegiatan eksplorasi gerak sesuai petunjuk. 

4. Kerjakan setiap tugas mandiri dengan jujur dan sungguh-sungguh 
agar kamu dapat mengukur tingkat pemahamanmu. 

5. Konsultasikan hasil kegiatan eksplorasi pada gurumu dan mintalah 
saran serta masukan mengenai hasil eksplorasimu. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari 


'AyoWAmati! 
Mintalah teman atau keluargamu untuk melakukan kegiatan berikut. 


Gerak berjalan natural. 

Gerak berjalan yang mengekspresikan kegembiraan. 

Gerak berjalan yang mengekspresikan kesedihan. 

Gerak berjalan yang mengekspresikan kemarahan. 

Amati dan tuliskan perbedaan dari gerak yang diperagakan berdasarkan 
volume gerak yang digunakan, tenaga yang digunakan, dan tempo gerak 
yang dilakukan! 

Tuliskan hasil pengamatanmu di sini! 


gü yo Xa şo pa 


'Ayo Eksplorasi! 


1. Eksplorasi Ruang 


a. Buatlah gerak yang memiliki perbedaan jangkauan gerak. Contohnya, 
dengan memperagakan pertumbuhan sebuah tanaman, dimulai dari 
benih, tunas, hingga pohon yang tumbuh tinggi dan kokoh, lalu perlahan 
tumbang. 

b. Tunjukkan hasil eksplorasimu di depan kelas. 


2. Eksplorasi Tenaga 


a. Peragakan gerakan kepakan sayap kupu-kupu dengan intensitas tenaga 
yang sedang dan mengalir serta gerakan kepakan sayap burung garuda 
dengan intensitas tenaga yang kuat dan aliran tenaga yang tertahan. 

b. Tunjukkan hasil eksplorasimu di depan kelas. 


3. Eksplorasi Waktu 


a. Peragakan gerak kupu-kupu atau gerak burung garuda yang sedang ter- 
bang dalam tempo gerak cepat, sedang, dan lambat. 
b. Tunjukkan hasil eksplorasimu di depan kelas. 


Ayo “Berlatih! 


1. Pelajari tiga ragam gerak dasar tari tradisi yang ada di daerahmu! 

2. Peragakan gerak tersebut dengan sikap gerak yang baik! 

3. Perhatikan penggunaan unsur ruang tenaga dan waktu yang sesuai pada 
gerak dasar tari yang diperagakan! 

4. Tampilkan gerak tersebut di depan kelas! 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo; Refleksi! 


Sebagai bahan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 
jawablah beberapa pertanyaan berikut! 


1. Saya baru mempelajari tentang 


3. LKPD Mengemukakan Unsur Pendukung Tari 


LKPD 
Seni Tari Kelas VII 
“Mari, Membuat Gerak Tari Kreasi Berdasarkan Unsur Pendukung Tari” 


Tujuan Pembelajaran 


Membuat gerak tari kreasi yang merefleksikan nilai, jenis, dan fungsi tari 
tradisi dengan mempertimbangkan unsur pendukung tari. 


Langkah Kegiatan 


1. Mengemukakan unsur pendukung tari. 
2. Memperagakan unsur pendukung tari. 


Petunjuk Kegiatan 


1. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 

2. Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 

3. Lakukan kegiatan eksplorasi gerak sesuai petunjuk. 

4. Kerjakan setiap tugas mandiri dengan jujur dan sungguh-sungguh 
agar kamu dapat mengukur tingkat pemahamanmu. 

5. Konsultasikan hasil kegiatan eksplorasi pada gurumu dan mintalah 
saran serta masukan mengenai hasil eksplorasimu. 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Kegiatan 1: Mengemukakan Unsur Pendukung Tari 


'AyoMMenjelajah! 

Untuk mengidentifikasi unsur pendukung tari, bentuklah empat kelompok, yang 
mana tiap kelompok akan mendapatkan materi dan lembar kerja yang berbeda. 
Jawablah pertanyaan pada tiap lembar kerja dengan berdiskusi secara berke- 
lompok. 


Kelompok 1 
Tujuan : Memahami unsur pendukung tari (iringan musik). 


Pertanyaan 


. Jelaskan fungsi unsur iringan musik pada sebuah karya tari! 

Sebutkan dua jenis iringan musik yang biasa digunakan pada tari-tari tradisi! 
. Jelaskan pengertian musik internal sebagai iringan musik pada tari tradisi! 

. Jelaskan pengertian musik eksternal sebagai iringan musik pada tari tradisi! 
Isilah kotak centang berikut ini! 


Qı qə ço Əə 


Musik 


No. Nama Tari Alasan 
Internal | Eksternal 


1. | Tari Saman Gayo 


2. | Tari Merak 


3. | Tari Kecak 


Kelompok 2 
Tujuan : Memahami unsur pendukung tari (tata rias dan tata busana). 


Pertanyaan 


1. Jelaskan fungsi unsur tata rias pada sebuah karya tari! 

. Jelaskan fungsi unsur tata busana pada sebuah karya tari! 

. Jelaskan jenis tata rias yang digunakan pada sebuah karya tari! 
. Jelaskan karakteristik rias dan busana pada tari berikut ini! 


Hə Q NN 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Nama Tari Tata Rias Tata Busana 
(Diisi dengan karakter (Diisi dengan keunikan 
rias dari warna/bentuk | busana yang digunakan 
garis dan lainnya) dari segi bahan, warna, 
aksesoris, dan lainnya) 


Tari Yospan 


Tari Cendrawasih 


Kelompok 3 
Tujuan Memahami unsur pendukung tari (properti tari). 


Pertanyaan 

1. Jelaskan fungsi unsur properti pada sebuah karya tari! 

2. Sebutkan ragam hand property yang biasa digunakan pada sebuah karya 
tari! 

3. Isilah tabel berikut ini dengan mencari informasi tentang tari-tari tradisi dan 
properti yang digunakan pada tari tersebut! 


No. Nama Tari Asal Daerah Properti yang Digunakan 


1. | Tari Kelana 


2. | Tari Caci 


3. | Tari Lenso 


4. | Tari Bambu Gila 


5. | Tari Pakarena 


Kelompok 4 
Tujuan: Memahami unsur pendukung tari (tata panggung dan tata lampu). 


Pertanyaan 

. Jelaskan fungsi unsur tata panggung pada sebuah karya tari! 

2. Jelaskan fungsi unsur tata lampu pada sebuah karya tari! 

3. Jelaskan jenis tata panggung yang biasa digunakan pada sebuah karya tari! 
4. Sebutkan fungsi dari bentuk panggung pertunjukan tari berikut ini! 


- 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari əsi 


Jenis Tempat Pertunjukan Fungsi 


Gambar 2.6 Panggung Prosenium 


Ayo3Refleksil 


Tuliskan pengalaman belajar yang kamu alami melalui kegiatan ini! 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. LKPD Memperagakan Unsur Pendukung Tari 


Kegiatan 2: Memperagakan Unsur Pendukung Tari 


Amatilah gerak unsur pendukung tari melalui link YouTube berikut ini! 


Tari Babendi Bendi Tari Kandagan Tari Mappadendang 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ https://buku.kemdikbud.go.id/s/ https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
TariPayung TariKandagan TariMappadendang 


Ayo Mencoba! 


Coba peragakan beberapa gerak menggunakan properti berikut! 
Properti Topeng 


Gambar 2.7 Proses Penggunaan Properti Topeng pada Tari Topeng Klana 


Properti Selendang 


Gambar 2.8 Proses Sepak Soder Menggunakan Selendang 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


Gambar 2.9 Ragam Bentuk Gerak Tangan Menggunakan Selendang 1 


Gambar 2.10 Ragam Bentuk Gerak Menggunakan Selendang 2 


Kipas 


Gambar 2.11 Peragaan Gerak Menggunakan Kipas 


'AyosBerlatih! 


1. Pelajari tiga ragam gerak menggunakan properti yang kamu pilih! 
2. Peragakan gerak tersebut dengan sikap gerak yang baik! 

3. Perhatikan penggunaan properti pada gerak tari yang diperagakan! 
4. Tampilkan gerak tersebut di depan kelas! 


Ayo; Refleksi! 
1 Tuliskan pengalaman gerak yang kamu dapat melalui kegiatan ini! 
2. Jelaskan hambatan yang kamu temui pada kegiatan ini! 


3. Jelaskan perasaanmu saat melakukan kegiatan ini! 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


D Bahan Bacaan 


1. Unsur Utama Tari 


a. Gerak 


Gerak tari berbeda dengan gerak sehari-hari. Di dalam tari, gerak adalah 
sumber ekspresi (Hadi, 2012). Gerak tari merupakan gerak sehari-hari 
(gerak wantah) yang sudah diubah menjadi gerak yang bernilai estetis 
(indah) juga ritmis. Gerak yang bernilai estetis akan mendatangkan 
kesenangan/kekaguman saat kita menyaksikannya. Ritmis dalam gerak 
tari berarti gerak yang ditampilkan memiliki tempo dan dinamika yang 
selaras dengan iringan musiknya. Untuk menghasilkan gerak yang indah, 
dibutuhkan proses stilasi (penghalusan) dan distorsi (perombakan) dari 
gerak wantah menjadi gerak tari. 


Dalam melakukan sebuah gerak, kita membutuhkan ruang sebagai 
tempat untuk melakukan gerakan, membutuhkan waktu sebagai durasi 
cepat atau lambatnya suatu gerakan dilakukan, dan membutuhkan tenaga 
agar dapat melakukan sebuah gerakan. Dalam gerak tari, unsur tenaga, 
ruang, dan waktu tersebut akan memengaruhi watak/penokohan/karakter 
yang ditampilkan penari dalam sebuah karya tari serta akan membentuk 
sebuah makna dalam gerak tari. 


b. Tenaga 


Tenaga yang digunakan akan sangat memengaruhi makna gerak.Ketika 
penari melakukan gerak yang mencerminkan kemarahan, penari akan 
menggunakan intensitas tenaga yang kuat. Namun, ketika penari mela- 
kukan gerak yang mencerminkan kesedihan, penari akan menggunakan 
intensitas tenaga yang lemah. Intensitas ialah banyak atau sedikitnya 
tenaga yang digunakan di dalam sebuah gerak (Murgiyanto, 1983). 
Penggunaan tenaga yang besar akan menghasilkan kesan bersemangat 
dan kuat. Sebaliknya, penggunaan tenaga yang sedikit akan memberikan 
kesan lemah, halus, sedih, dan sebagainya. Joyce (1993) mengidentifikasi 
tenaga (force) dalam tari, meliputi kekuatan gerak (kasar/lembut), ukuran 
gerak (berat/ringan), dan aliran tenaga yang digunakan (tertahan/bebas). 


Bab Il Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari o 


c. Ruang 


Ruang dalam tari mengandung dua pengertian: ruang gerak dan ruang 
pentas. Pada Bab 2 ini, ruang yang dipelajari difokuskan pada ruang gerak. 
Ruang gerak merupakan ruang yang tercipta dari gerak yang dilakukan 
penari. Ruang gerak meliputi posisi, level, dan jangkauan gerak penari. 


Posisi dalam tari terdiri atas arah hadap dan arah gerak. Dalam 
menari, penari dapat mengambil arah hadap ke depan, belakang, kanan, 
kiri, serong kanan depan, serong kiri depan, serong kanan belakang, 
dan serong kiri belakang. Penari juga dapat bergerak ke arah kanan, 
kiri, depan, belakang, zig-zag, dan berputar. 


Unsur keruangan yang kedua, yaitu level gerak (tinggi rendahnya 
gerak). Penari dapat menggunakan level rendah (low level), level sedang 
(middle level), ataupun level atas (high level). 


Ruang gerak yang ketiga, yaitu jangkauan gerak penari atau lebar 
sempitnya gerak tari. Ruang gerak akan turut memengaruhi makna 
sebuah gerak tari. Ketika penari menampilkan ungkapan kesedihan, 
biasanya penari akan menggunakan volume gerak yang kecil, ketika 
penari menampilkan ungkapan kebahagiaan atau menampilkan karakter 
gagah, penari akan menggunakan jangkauan gerak yang lebar/luas. 
Berikut contoh penggunaan ruang gerak dalam tari. 


Gambar 2.12 Ruang Gerak dengan Gambar 2.13 Contoh Ruang Gerak 
Jangkauan Gerak yang Lebar dalam Tari dengan Jangkauan Gerak yang Kecil 
Menak Umarmaya Gaya Yogyakarta pada Tari Gatotkaca 

Sumber: Kuswarsantyo/2020 Sumber: Yayasan Belantara Budaya Indonesia/2020 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ruang dalam tari tidak hanya diwujudkan melalui gerak penari, 
tetapi juga mencakup ruang gerak yang dihasilkan dari posisi saat penari 
bergerak di tempat dan lintasan saat penari berpindah tempat. Posisi 
dan garis lintasan tersebut disebut pola lantai. 


Waktu 


Waktu di dalam tari, meliputi durasi tari dan tempo gerak. Durasi tari 
adalah jumlah waktu dari awal hingga akhir tarian. Tari yang memiliki 
durasi terlalu panjang akan kehilangan kekuatan/pengaruhnya terhadap 
penonton, sedangkan tari yang durasinya terlalu pendek akan membuat 
penonton ingin menonton kembali atau malah penonton tidak mempunyai 
cukup waktu untuk dapat memahami maknanya (Suharto, 1985). 


Tempo gerak adalah cepat atau lambatnya suatu gerak dilakukan. 
Tempo gerak dalam tari tidak harus selalu sesuai dengan tempo musiknya 
sehingga tempo gerak dapat dibuat berbeda-beda dalam iringan musik 
yang sama. Berikut ini merupakan ilustrasi hitungan gerak dengan 
tempo cepat, sedang, dan lambat dalam hitungan 1-8 dengan tempo 
yang konstan/tidak berubah-ubah. 


Tabel 2.10 Ilustrasi Gerak dalam Tempo Cepat, Sedang, dan Lambat 


Sa- tu | Du-a i Ti-ga ! Em-pat : Li-ma i En- nam : Tujuh l Dela-pan : Jumlah | Tempo 


x x x x x x x x 8 ! Sedang 


x x x x 4 ! Lambat 


Jika tanda “x” diperagakan ke dalam gerak langkah kaki, dalam 
tempo cepat, terdapat 16 langkah kaki yang dilakukan. Dalam tempo 
sedang, terdapat 8 langkah kaki. Dalam tempo lambat, hanya terdapat 4 
langkah kaki. Perbedaan jumlah langkah kaki dalam hitungan 1-8 tersebut 
menunjukkan cepat atau lambatnya gerak langkah kaki yang dilakukan. 
Perbedaan tempo gerak akan turut memengaruhi makna sebuah gerak. 
Gerakan yang cepat biasanya lebih aktif dan menggairahkan, sedangkan 
gerak yang lambat berkesan tenang, agung, atau malah membosankan 
(Murgiyanto, 1983). 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari o 


2. Ragam Sikap dan Gerak Dasar Tari Tradisi 


Gerakan tari melibatkan hampir seluruh bagian tubuh, seperti kepala, bahu, 
pinggang, mata, tangan, hingga kaki. Sikap gerak bagian tubuh dalam tari 
akan sangat memengaruhi keindahan bentuk gerak yang disajikan. Terdapat 
berbagai sikap dasar dan ragam gerak dasar tari yang digunakan dalam 
tari tradisional di Indonesia. 


a. Sikap Duduk 


Gambar 2.14 Sikap Duduk Jengkeng (Sikap Duduk Ini dalam Tari Sunda ataupun 
Surakarta Dikenal dengan Istilah Jengkeng Kanan) 


Tampak Depan Tampak Samping Tampak Belakang 


Gambar 2.15 Sikap Duduk Jengkeng untuk Tari Putri 


O Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Sikap Kaki 


Dalam gerak tari, posisi kaki akan sangat menentukan bentuk gerak. 
Untukitu, sebelum mempelajari ragam gerak yang lebih kompleks, peserta 
didik perlu mempelajari dan menguasai sikap-sikap kaki dalam tari 
tradisi di bawah ini. 


Gambar 2.16 Macam-Macam Posisi Kaki saat Menari 


Sikap Tangan 


Sikap tangan berikut disebut dengan menthang asta. Sikap tangan ini 
terdapat dalam tradisi tari Jawa, baik Yogyakarta maupun Solo. Posisi 
jemari tangan dalam foto di samping ini, baik dalam tari Jawa maupun 
tari Sunda, disebut nyengkiting atau ngiting. 


Sikap tangan di samping menunjukkan sikap tangan dalam posisi 
capeng. Sikap ini menggambarkan kesiapsiagaan tokoh yang dibawa- 
kan dalam cerita tertentu. Gerak ini ada dalam tari putra Surakarta, 
Yogyakarta, dan Sunda. Di dalam tari Sunda, sikap tangan di samping 
ini disebut sikap tangan ngeupeul. 


Gambar 2.17 Sikap Tangan Menthang dengan Posisi Jari Nyengkiting dalam 
Istilah Jawa 


Gambar 2.18 Sikap Tangan Capeng dalam Istilah Jawa 


Gambar 2.19 Macam-Macam Sikap Tangan dalam Tari Tradisional Putri 


O Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


d. Gerak Kepala 


Gambar 2.20 Gerak Kepala Menengok ke Kanan dan Kiri Menggunakan Dagu 


Dalam melakukan gerak kepala ini, penari dapat melakukan gerak ke 
kanan dan ke kiri secara bergantian dengan jeda atau dapat membuat 
gerak yang mengalir dari kanan ke kiri tanpa jeda dengan menjadikan 
dagu sebagai poros gerak. 


e. Gerak Mata 


Gambar 2.21 Gerak Mata Nyeledet dalam Sikap Agem Kiri 


Gerak nyeledet merupakan satu-satunya gerak mata yang ada pada tari 
tradisional di Indonesia. Gerakan mata ini merupakan ciri khas gerak 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


dalam tari tradisional Bali. Cara melakukannya adalah melirikkan biji 
mata ke sudut atau ke samping atas, lalu menariknya kembali ke tengah 
mata. Gerakan nyeledet disesuaikan dengan sikap agem. Jika penari sedang 
dalam sikap agem kanan, gerak nyeledet dilakukan ke sudut kanan, begitu 
pun sebaliknya. 


f. Gerak Bahu 


Gambar 2.22 Macam-Macam Gerak Bahu dalam Tari Tradisional 


g. Gerak Tangan 


Kiri 


Kanan 


Gambar 2.23 Gerak Tangan Sembada Kanan dan Sembada Kiri dalam Tari Sunda 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Aah - 
Gambar 2.24 Ragam Gerak Tangan dalam Tari Melayu 


h. Gerak Kaki 


Gambar 2.26 Gerak Kaki Membuka Jinjit (dalam Tari Sunda, Gerak Tersebut Digunakan 


untuk Gerak Sirig) 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari o 


3. Unsur Pendukung Tari 


Keindahan sebuah karya tari tidak hanya bersumber dari rangkaian geraknya, 
tetapi juga didukung oleh unsur-unsur lain, seperti iringan musik, tata rias 


dan tata busana, tata panggung, tata lampu, dan tata suara. 


a. 


Musik 


Musik merupakan paduan bunyi-bunyian yang membentuk suatu 
harmonisasi yang indah. Musik dalam sebuah karya tari dapat berfungsi 
sebagai pengiring (iringan tari) atau pemberi suasana (ilustrasi tari). 
Musik sebagai pengiring tari dapat bersumber dari musik eksternal 
dan musik internal. 


Iringan musik eksternal bersumber dari bunyi-bunyian alat musik 
atau benda yang dapat menghasilkan bunyi (Dibia, dkk., 2006). Tari 
tradisional, seperti Serampang Dua Belas dari Sumatera dan Tari Lenso 
dari Maluku, menggunakan musik eksternal dalam karya tarinya. Musik 
pengiring kedua tarian tersebut bersumber dari alat musik tradisional 
daerah masing-masing. 


Iringan musik internal bersumber dari suara penari atau bunyi- 
bunyian yang dihasilkan dari gerakan penari (Dibia, dkk., 2006). Randai 
merupakan seni tradisional yang menggabungkan seni tari, musik dan 
teater. Gerak tari dalam kesenian Randai menggunakan iringan musik 
eksternal dan internal. 


Gambar 2.27 Iringan Musik Tari Randai (Sumatra Barat) 
Sumber: kebudayaan.kemdikbud (2023) 


Penari dalam Tari Randai membuat iringan musik internal dengan 
melakukan gerak tapuak galembong (gerak tepukan pada celana yang 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


mempunyai pisak lebar), tepuk tangan, tepuk paha, tepuk kaki, tepuk siku, 
petik jari, dan entakan kaki. Bunyi-bunyian yang muncul menghasilkan 
iringan musik dengan tempo, dinamika, dan ritme yang menarik serta 
atraktif. Adapun musik eksternal yang digunakan sebagai pengiring Tari 
Randai bersumber dari alat-alat musik tradisional Minangkabau, seperti 
saluang, bansi, talempong, dan gandang (Rustiyanti, 2014). 


Tata Rias dan Tata Busana 


Tata rias dan tata busana merupakan bentuk keterampilan yang berfokus 
pada menghias wajah dan pakaian. Rias-busana juga turut mendukung 
tema dan isi dalam sebuah karya tari. Keindahan tata rias dan tata busana 
tidak dilihat dari kegemerlapannya saja, tetapi harus berkaitan dengan 
tema tari yang dibawakan sehingga penonton dapat memahami tema 
tari sekaligus menentukan karakteristik tariannya (Sumaryono, 2005). 


Tata rias menjadi penting untuk mendukung pementasan tari dan 
karakter/penokohan dalam tari. Tata rias juga dapat memanipulasi 
bentuk wajah manusia berbeda-beda sehingga saat sebuah karya tari 
menghendaki karakter/penokohan yang sama pada sekelompok penari, 
mereka harus dirias semirip mungkin. Terdapat berbagai macam jenis 
tata rias yang dapat digunakan dalam pertunjukan tari. 


1) Tatarias korektif merupakan tata rias 
yang mengoreksi kekurangan pada 
wajah. Riasan wajah tidak mencolok 
(tidak tebal) sehingga tata rias dapat 
digunakan pada pertunjukan tari yang 


menggunakan tata lampu sederhana Gambar 2.28 Tata Rias 


serta ditampilkan dengan jarak yang Panggung 
Sumber: Desi Adirahmawati/ Yayasan 


tidak terlalu jauh dengan penonton. Belantara Budaya Indonesia (2021) 


2) Tatarias panggung merupakan tata rias 
yang memperkuat garis-garis wajah 
dengan mengaplikasikan riasan wajah 
yang tebal (mencolok). Riasan ini cocok 
digunakan dalam sebuah pertunjukan 


tari yang menggunakan tata cahaya Gambar 2.29 Tata Rias 
Karakter pada Tari Gatotkaca 
Sumber: Desi Adirahmawati/ Yayasan 
Belantara Budaya Indonesia (2021) 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari @ 


yang mencolok agar wajah penari dapat terlihat jelas dan tidak 
tampak pucat. 

3) Tatarias tradisional akan berkaitan dengan ciri khas riasan suatu 
daerah. Tata rias Gatotkaca ini merupakan salah satu contoh tata rias 
karakter yang menggunakan riasan tradisional pada karya tarinya. 


Selain tata rias, tata busana (kostum tari) 
juga menjadi unsur penting dalam penampilan 
karya tari. Kostum yang digunakan oleh penari 
dalam sebuah pertunjukan tari tidak boleh 
mempersulit penari untuk bergerak, enak 
dipandang, dan sesuai dengan tema tari. Di 
dalam tari tradisional, busana tari juga akan 
mencerminkan identitas (ciri khas) daerahnya. 


Budaya Betawi banyak dipengaruhi oleh 
budaya Tionghoa. Hal ini tampak pada kostum 
tari yang digunakan, seperti penggunaan ke- 
baya encim, kostum yang didominasi warna 
Gambar 2.30 Tata Rias dan Tata merah, serta penggunaan sumpit dan berbagai 


Busana Tari Betawi aksesoris kepala. 
Sumber: Desi Adirahmawati (2021) 


c. Tata Panggung 


Tata panggung merupakan bentuk penataan tempat pertunjukan yang 
berfokus pada unsur visual. Tari tradisional Indonesia dapat ditampilkan 
di berbagai tempat pertunjukan, baik di panggung arena, pendopo, 
maupun panggung prosenium, sesuai dengan fungsi dan jenis tarinya. 
Berikut jenis-jenis panggung yang biasa digunakan untuk menampilkan 
karya tari tradisional. 


Gambar 2.31 Panggung Prosenjum Gambar 2.32 Panggung Pendopo 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tari yang berfungsi sebagai ritual, 
seperti Tari Seblang dari Banyuwangi, 
merupakan salah satu tari yang biasa 
ditampilkan di panggung arena, seperti 
di lapangan terbuka. Tari Bedaya me- 
rupakan salah satu contoh karya tari 
yang biasa ditampilkan di panggung 
pendopo. Tari pertunjukan merupakan 
tari yang biasanya ditampilkan di 
panggung prosenium. 


Tata Cahaya dan Tata Suara 


PA. 


Panggung 


- 
— 


Gambar 2.33 Denah Panggung Arena 


Di sebagian kecil daerah pedalaman, tata cahaya dalam pertunjukan 


tari masih menggunakan penerangan sederhana, seperti obor/oncor, 


senthir, dan lain-lain. Namun, saat ini tata lampu dan tata suara lebih 


banyak menggunakan sumber penerangan dan pengaturan suara berbasis 
listrik. Penataan lampu dalam sebuah tari pertunjukan tidak sekadar 


sebagai penerang, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan suasana 


atau efek dramatik. 


Perlengkapan Tari (Properti) 


Properti tari merupakan peralatan 
yang menunjang gerak dalam se- 
buah tari. Properti dalam sebuah 
pertunjukan tari bersifat fungsional. 
Properti tari merupakan suatu per- 
alatan penunjang gerak sebagai 
wujud ekspresi (Hidajat, 2005). Setiap 
daerah tetap memiliki ciri khas dalam 
properti tarinya, baik dari segi motif 
maupun bentuk. Seperti properti 
yang digunakan dalam tari perang 
suku Dayak Bahau Sag di Kalimantan, 
yakni kelembit/klampit (tameng yang 
terbuat dari kayu) dan mandau (sen- 
jata tajam serupa parang khas suku 
Dayak). 


Bab II Unsur Utama dan Unsur Pendukung Tari s 


ban = s - 


Gambar 2.34 Properti Kelembit dan 
Mandau yang Digunakan dalam Tari 


Perang Dayak Bahau Saq Kalimantan 
Sumber: Samarindaboxifilckr (2009) 


Penggunaan selendang, pedang, ataupun properti lainnya dalam 
karya tari digunakan sesuai dengan kebutuhan gerak. Namun, dalam 
beberapa tari tradisional, gerakan para penari terlihat menyatu dengan 
properti tari. Tak jarang, properti bahkan memiliki peranan penting 
dalam penampilan karya tarinya. Seperti Tari Reog yang menggunakan 
topeng dadak merak, topeng bujang Ganong, dan kuda kepang, sebagai 
ciri khas dan pembentuk karakter gerak tarinya. 


"r NESI 


Gambar 2.35 Penampilan Penari dengan Properti Dadak 


Merak dan Bujang Ganong 
Sumber: Farhan Apriadhi Ghazali (2021) 


Penyajian kesenian Jatilan (kuda kepang) yang terjadi saat ini 
dipengaruhi interaksi sosial antarmasyarakat sehingga muncul variasi 
penyajian seiring dengan perkembangan pariwisata (Kuswarsantyo, 
2010). Bentuk sajian tari Kuda Kepang tidak hanya dinaiki, tetapi juga 
dioptimalisasi dengan penggarapan seperti gambar di atas. 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 2023 

Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 
Penulis: Non Dwishiera Cahya Anasta, Retno Ayu Munigar Sari 

ISBN: 978-623-118-427-6 (jil.1 PDF) 


Gerak Tari Kreasi 


"D Pendahuluan 


Tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada Bab 3 mengacu 
pada elemen mencipta dan berdampak sebagai berikut. 


Tabel 3.1 Tujuan Pembelajaran Bab 3 


Tujuan Pembelajaran 


1. Menemukan ide gerak tari kreasi berdasarkan 
jenis dan fungsi tari tradisi dengan 
mengaplikasikan desain lantai dan desain 
level. 

2. Menemukan gerak tari kreasi berdasarkan 
jenis dan fungsi tari tradisi dengan 
mengaplikasikan desain lantai dan desain 
level. 

3. Menyajikan gerak tari kreasi berdasarkan jenis 
dan fungsi tari tradisi dengan mengaplikasikan 
desain lantai dan desain level. 


4. Menghargai orang lain untuk mencintai dan 
Berdampak bangga terhadap tari tradisi melalui proses 
kreatif yang dilakukan. 


Materi Bab 2 menjadi materi prasyarat untuk dapat melanjutkan ke materi 
Bab 3. Pokok materi yang akan dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran Bab 3, yaitu ide gerak tari kreasi, gerak tari berdasarkan nilai, 
jenis, dan fungsi tari tradisi, gerak tari kreasi dengan desain lantai, gerak tari 
kreasi dengan level, penyajian geraktari kreasi, dan apresiasi gerak tari. Ruang 
lingkup konsep Bab 3 dapat dilihat pada bagan berikut. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Bagan 3.1 Peta Konsep Bab 3 


Gerak Tari Kreasi 
Berdasarkan 
Jenis dan Fungsi 

Tari Tradisi 
Tema 
Apresiasi 
Gerak Tari Menyajikan Gerak Tari 
Kreasi Gerak Tari Kreasi 
Berdasarkan Kreasi Berdasarkan 
Desain Lantai Tari Tradisi 


Ide 
Gerak 
Tari 
Kreasi 


Gerak 


Murni 
dan 
Gerak 
Maknawi 


Gerak Tari Kreasi 
Berdasarkan 
Desain Level 


Materi tersebut dijabrkan dalam 6 prosedur kegiatan pembelajaran dengan 
alokasi waktu 16 JP. Alokasi waktu tersebut merupakan saran sehingga guru 
dapat menyesuaikan dengan kondisi aktual pembelajaran. 


Ketercapaian tujuan pembelajaran Bab 3 dilihat berdasarkan kemam- 
puan peserta didik dalam menemukan gerak tari kreasi dengan menerapkan 
desain lantai dan level serta menunjukkan sikap menghargai orang lain untuk 
mencintai dan bangga terhadap tari tradisi. Asesmen formatif dilakukan dengan 
melakukan observasi kegiatan eksplorasi gerak dengan menerapkan desain 
lantai dan level. Asesmen sumatif dilakukan dengan penilaian nontes berupa 
unjuk kerja menampilkan hasil serangkaian kegiatan eksplorasi gerak tari kreasi 
serta mengukur sikap peserta didik dalam menghargai proses kreatif, melalui 
pedoman observasi. 


Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada Bab 3, diharapkan 
peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi berkebinekaan 
global, elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemen menumbuhkan 
rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya dan dimensi kreatif, 
elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. 


55) Skema Pembelajaran 


Skema pembelajaran Bab 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


Jana] 
uep lejuej ules 
-ap IseJojdsya 
sey efiay ynlun 
JNBUNOJ 
uəwsəsy 


yeah ueebeiad 
:Jeme uəusəsy 


HE) yelab api 
uejodej .yhpul 
-10) UJWASASY 


qemef ekue} 
“ME uəusəsy 


jeisos 
eipaw 
'aujuo 
Meja 
ueeseq 
ueyeg 


1efejag 


sagung 


pip 

ejJasad uejyemiad 

Yao janaj ISEIISUOW 
-ap uejelbay Injejaw 


»odwojayuag eieo 
-ƏS Jana] IseJojdsya 


HE) yeJa6 yeduawW “€ ueyelbay Injejaw 
“yipip EHəsəd up HE) yeah yeduay `E 
-jiyemJad yajo 1e}ue] yodwojayiag Jana] Ulesap ULP Ie) 
ulesap ISEI)SUOWI BIB9OS IEJUE| ues -Ub/ ulesəp ueyiseyijde 6uaw 
-ap uejel6ay Injejaw -ap Iselojdsya ue uebuap isipe1) He) isbunj 
HE) yeJa6 yeduaw `Z -1e16ay Injejaw [ana] uep slual ueyJesepJag ISE əə) ui 
“pip euas HE) yeah ENƏN zZ [ana] | uep "te -ƏD) HE) yelə ueynwaUaW TT -esap uep tejuej ules 
-əd uejyemiad yajo "bues6uei uep 'Ie) -URJ UI “Jang uresap -ap ueyiseyijde buaw 
HE) JESEP Yeah is lebegiag uebuap -UEJ ül -esap uep lejuej ulesap URYISENI] uebuap isipe1) HE) IS 
-ejns ISEJ)SUOWAP yeah isezojdsya -esap “SBƏDİ -debuaw uebuap Isipeu) 1e} -bunj uep siuaf uey 
ueyelbay Injejaw ueyelbay Injejaw MEI | HE) EL yuaw | is$un) uep sjuəf ueysesepuag -JESEPJ3G S231) HE) 
118} yEJ96 HEƏNƏN `L HE) yeJab UBIUAN `L eləsə -a9 Gr xdr 8 isea) HE) yeJa6 WIJIWSN L'Z yeah ueynWaUaW Z 
Jana] ulesap uep Ie) 
-UR) UlBsap ueyiseyıdeĵuəw 
uebuap isipe1) He) isbun) “Jana] esap 
uep sluaf ueyJesepiag ISRA uep tejue uresap uey 
HE) yel96 api ueynwsuaw Z` L aseyijdebuaw ueu 
"İSBƏD) HE) jaYIME Jana] ulesap ULP 1} -ap Isipei) ue} isbun) 
edegwau neze ninb sea) -uej ulesəp ueyiseyijdebuaw uep sluaf ueyJesep 
uesejaluad ueyle6buap | HE) oəpıa yewebuaw İSBƏD) uebuap ısıpeu) He) is$un) -1ƏQ ISBƏD) HE) YE: 
-uəwu UejeI6ay Injejaw ueyelbay Injejaw He) yesə | HE) YEL yuəw uep slual ueyJesepJag se -a6 api ueynüləuəy `L 
HE) 48126 api HEƏNƏMN yeah api HEƏNƏVN api -ab ap] Gr udh -ƏD) HE) yelə api YIIWAN LL ejdiduaw 


uejefejagwag yeulsəliy | uesefejagwag ueyeibay 


TELLİ 
yoyod 


ueyuelesip 
bueA nyyem 
Iseyojy 


uelefejagwag ueninı 40yeyipuj 


uejefejagwag uening 


£ qeg ureferəqurəq LWS 7'E PLL 


deys uawsəsy 


(iseanyg HE) YEL 
-a6 ueyjidweu 
-aw) eliay ynlun 
yijewns 
uəwsəsy 


Jefejəg 
Jagung 


“UEBYD3ETDP 
bueA jay saso1d 


"UESİİ BARIS Ise1Sa1de jisey Isej “ueynYyejIp InjejaW Isipei) HE) 
uerejluad ueyledweAu uesijn) jengwidul yn) HE) | HE) YEL bueA yəsi sasoud Njej depeulə) e66ueg uep 
-ƏW njej HE) yeJah ISE] -un Ie) yelab isezojd | yeiah is -ab ıse -ƏUI ISipei) Ie) depeyia) Eb le}urouaw ynjun ulej 
-ojdsya jseyepedue | -syajisey epeduejew | -eisaide -Isa1de yuəw -Dueq uep rejuiduaw JN} bueio ibapubuəy b 
-pewebuad ueynyejaW -ebuad ueynyejaW -Duəly -DUƏVN Gb xd T -un ulej ugio ipbixuğuəy L'y yedwepiag 
"Jang ul 
İSBƏD) -BSƏp uep IE1UE) Ules 
ue} ue} Jana] ulesap uep te) -ap ueyıseyıdeĵuə w 
"eipaw "sejay ued yeah yeah -UE) ujesəp ueyisey!jdebuawi uebuap ISIpE:) HE) IS 
IE1S0S unye Injejaw -ap ıp bunsbuej Je) ugyis UEyIS uebuap Isipen He) isbun) -$un) uep siuaf uey 
HE) yelab iseiold -ƏS HE) yEJab iseJojd | -ərdsyə | -aidsya nusu uep slual ueyJesepiag ISE -JESEPIAG ISƏ) HE) 
-Sya jisey elay ynlun | -syə jisey elay ynlun -buaw un Gy xdr | -ƏD) HE) yeləb UeyjidweuaW L'E yesə upyile-/uəy `E 


1efejaqwad meuləliy | uesefejagwag ueyeibay 


ueyueJesip 
bueA nyyem 
Iseyojy 


uelefejagwag uenfng 40oyeyipuj 


uejefejagwag uening 


(59) Prosedur Kegiatan Pembelajaran 


Menemukan Ide 


Gerak Tari Kreasi 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan mencari video tari yang menggambarkan variasi ide/ 
gagasan sebagai salah satu cara untuk memantik gagasan peserta didik dalam 
merancang ide gerak tari kreasi. Guru perlu menyiapkan LKPD, proyektor, 
laptop, dan pengeras suara untuk mendukung kegiatan mengamati dan 
eksplorasi ide gerak tari. 


2. Apersepsi 


Guru dapat meminta peserta didik untuk mengekspresikan apa yang sedang 
dirasakan melalui sebuah gerak sederhana. Contohnya, menggeliatkan tubuh 
jika peserta didik merasa mengantuk, melompat jika peserta didik sedang 
merasa senang, dan lain-lain. 


Guru dapat menghubungkan kegiatan tersebut dengan ide gagasan 
dalam sebuah karya tari. Guru dapat memberikan penjelasan secara singkat 
bahwa ide/gagasan dalam sebuah karya tari dapat bersumber dari apa yang 
dirasakan/dipikirkan. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat melakukan kegiatan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan 


berikut. 

a. Apa yang dimaksud dengan tema tari? 

b. Apa fungsi tema dalam kegiatan merancang sebuah karya tari? 

C. Apa saja tema tari yang kamu ketahui? 

d. Bagaimana menentukan tema yang baik untuk sebuah karya tari? 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. Kegiatan inti 


2 Kompetensi 


Kompetensi yang diharapkan mengacu pada tujuan pembelajaran 
1 elemen mencipta. Kegiatan pembelajaran juga diharapkan dapat 
mengembangkan kreativitas peserta didik. 


m Materi Esensial 


Ide gerak tari kreasi. 


a Aktivitas 


Kegiatan pembelajaran 1 ini menggunakan model discovery learning. 
Berikut contoh aktivitas pembelajaran dengan model discovery learning. 


1) Stimulation. Guru dapat menayangkan berbagai video tari tradisi 
dengan tema yang variatif. Guru dapat memperlihatkan tari yang 
ide/gagasannya bersumber dari legenda daerah/ciri khas daerah/ 
mata pencaharian masyarakat di suatu daerah/tokoh dalam sebuah 
cerita rakyat atau pahlawan, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan 
menstimulasi ide/gagasan peserta didik dalam menemukan ide gerak 
tari kreasi. Guru dapat menampilkan video tari berikut. 


Tabel 3.3 Referensi Video Mengamati Ide Gerak Tari 


Akun YouTube: Akun YouTube: 

SMPN Bernas Pkl Kerinci Kasdar Sengka 

Judul Video: Judul Video: 

FLS2N Kreativitas Seni Tari Tari Kreasi 2020 Juara 1 
SMPN Bernas 2021 FLS2N Nasional 


https://buku.kemdikbud.go.id/s/ https://buku.kemdikbud.go.id/s/ 
TariBujangSuntiMajuBeradat TariKreasi2020 


Bab III Gerak Tari Kreasi 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat menjelaskan macam-macam tema tari atau 
memberikanbahan bacaan tentang ide gagasan tari kreasi. 
Sebagai referensi, guru dapat menugaskan peserta didik untuk 
membaca artikel berikut. 


Babaliak Ka Nagari Oktavianus, Jurnal Seni 

sebagai Ide Penciptaan Dwindy Putri Makalangan 

Karya Tari “Senandung Cufara, Rico Vol. 9 No.1 

Impian” Gusmanto Tahun 2022. 

Tari Kreasi Cangak Ni Made Liza Jurnal Seni 

Congak Anggara Dewi, Pertunjukan 
Siluh Made Vol. 6 No.1 
Astini, | Gede Halaman 1-6 
Mawan Tahun 2022. 

pr vera PS ” -—O. axışı en A ə -—x—. - - 


2) Problem statement. Peserta didik diminta mencari ide/gagasan 
tema tari. 

3) Data collection. Ide tari dapat muncul dari berbagai cara, misalnya 
berdasarkan imajinasi, apa yang peserta didik lihat, perasaan, atau 
cerita yang peserta didik dengar. Sesuaikan tema dengan nilai 
karya tari yang ingin diterapkan. Untuk itu, guru hendaknya dapat 
memberikan waktu pada peserta didikuntuk merenung, mengamati 
lingkungan di dalam kelas ataupun di luar kelas, mencari referensi 
cerita dari internet, dan lain-lain. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Melalui kegiatan yang dilakukan, diharapkan peserta didik 
memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya 
untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa sesuai 
dimensi berkebhinekaan global. 


kanal ra P ——— - - an “ib. a - 


ngan” 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4) Verification. Peserta didik perlu mengonfirmasi ide gerak tari 
kreasi yang ditemukan. 

5) Generalization. Guru dapat menugaskan peserta didik untuk 
membuat laporan hasil eksplorasi ide gerak tari dengan format 
seperti yang tertuang dalam LKPD temukan Ide Gerak Tari. 


a Miskonsepsi 


Berikan penielasan pada peserta didik bahvva tema memiliki cakupan 
yang lebih luas dibandingkan judul. Tema masih bersifat umum, se- 
dangkan judul bersifat lebih spesifik. Dalam kegiatan ini, peserta didik 
ditugaskan untuk menentukan tema sehingga peserta didik memiliki 
keleluasaan untuk menemukan ide gerak tari. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat mengukur tingkat pencapaian peserta didik melalui laporan 
ide/gagasan yang telah dibuat peserta didik. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Bimbing peserta didik yang belum mampu merumuskan ide/gagasan tari 
dengan baik untuk dapat menemukan ide/gagasan yang sesuai dengan usia 
dan tingkat keterampilan gerak peserta didik. Berikan beberapa opsi yang 
dapat menjadi sumber ide/gagasan bagi peserta didik. 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. 

a. Saya memahami bahwa ide/gagasan dalam gerak tari dapat bersumber 
dari... 

b. Kesulitan yang saya alami dalam mencari ide gerak tari, yaitu.... 

C. Saya mendapatkan ide gagasan gerak tari melalui.... 

d. Setelah membuat rancangan ide/gagasan, gerak tari saya akan.... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas 
pengganti secara mandiri untuk menyaksikan video tarikreasi atau 
membaca artikel tentang koreografi tari kreasi, lalu mengidentifikasi 
ide yang mendasari penciptaan karya tari tersebut. 


Bab III Gerak Tari Kreasi Q 


b. Untuk sekolah yang tidak memiliki akses internet dan listrik di dalam 
kelas, kegiatan mengamati video dapat diganti dengan membaca 
artikel-artikel tentang koreografi tari kreasi daerah. 


Menemukan Gerak Tari 


Kreasi Berdasarkan Jenis 
dan Fungsi Tari Tradisi 


1. Persiapan Mengajar 


Guru dapat menggunakan berbagai rangsang, seperti rangsang dengar, visual, 
kinestetik, peraba, dan gagasan untuk menstimulus peserta didik dalam 
menemukan gerak tari yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 
Guru disarankan membaca tentang berbagai rangsang dalam membuat 
gerak tari pada bahan bacaan guru atau dari referensi lainnya. 


Guru dapat mempersiapkan media-media yang akan dijadikan sebagai 
rangsangan dalam proses penciptaan gerak tari, seperti musik, gambar, 
cerita, kain, dan lain-lain sesuai dengan jenis rangsang yang akan digunakan. 


2. Apersepsi 


Awali kegiatan pembelajaran dengan melakukan olah tubuh sederhana 
agar peserta didik dapat terhindar dari cedera. Ajak peserta didik untuk 
mengingat kembali materi tentang gerak tari. Berikan pertanyaan peman- 
tik, misalnya “Apa perbedaan gerak tari dan pantomim?”. Jawaban dari 
pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengonstruksi pengetahuan peserta 
didik tentang ciri gerak tari sehingga menjadi pedoman peserta didik dalam 
membuat gerak tari. 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat menugaskan peserta didik untuk memperagakan satu gerak 
murni dan satu gerak maknawi atau guru yang mendemonstrasikan gerak 
murni dan gerak maknawi. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan pada 


peserta didik, “Gerak mana yang termasuk gerak maknawi dan gerak mana 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


yang termasuk gerak murni?”. Mintalah peserta didik untuk memaparkan 
alasan dari jawabannya. 


4. Kegiatan inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang dituju mengacu pada tujuan pembelajaran 2 elemen 
mencipta. Kegiatan pembelajaran juga diharapkan dapat mengembang- 
kan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kreativitas peserta didik. 


b. | Materi Esensial 


Ragam dan sikap gerak tari tradisi. 


a Aktivitas 


Guru dapat menerapkan kembali model pembelajaran discovery learning 
dengan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 


1 Stimulation. Berikan contoh gerak maknawi dan gerak murni 
secara langsung atau melalui tayangan video. Demonstrasikan cara 
membuat gerak maknawi dengan melakukan stilasi dan distorsi 
gerak sehari-hari menjadi gerak tari. Demonstrasikan pula cara 
membuat gerak tari murni dengan cara mengembangkan unsur 
ruang, tenaga, ataupun waktu pada gerak tari tradisi yang sudah ada. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat memilih peserta didik yang memiliki potensi dalam tari 
untuk maju dan memperagakan salah satu gerak dasar tari tradisi 
yang sudah ada. Peserta didik lain ditugaskan untuk memberikan 
masukan agar gerak yang ditampilkan menjadi gerak baru. Dari 
kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat mengonstruksi 
pengetahuannya sendiri tentang cara membuat gerak tari dari 
gerak yang telah ada sebelumnya. Guru juga dapat meminta 
perwakilan peserta didik untuk maju dan mengubah gerak 
sehari-hari menjadi gerak tari dengan bantuan/arahan dari peserta 
didik lain. 


Bab III Gerak Tari Kreasi o 


2) Problem statement. Peserta didik ditugaskan untuk menemukan 
gerak tari kreasi dengan mengeksplorasi gerak. 

3) Data collection. Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi gerak, 
peserta didik perlu menentukan jenis tarinya. Peserta didik dapat 
memilih jenis tari tunggal, berpasangan, atau kelompok sehingga 
memiliki tujuan yang jelas saat melakukan pencarian gerak. Peserta 
didik dapat mengembangkan gerak tradisi yang telah ada sebagai 
sumber penciptaan gerak tari baru ataupun melakukan pencarian 
dan pengembangan gerak yang belum ada sebelumnya. Peserta didik 
perlu membuat daftar gerak yang akan dieksplorasi sesuai tema. 

4) Sebelum peserta didik ditugaskan melakukan kegiatan eksplorasi 
secara mandiri, latih peserta didik untuk melakukan kegiatan 
eksplorasi gerak secara bersama-sama, misalnya dengan cara-cara 
berikut. 


(a) Memberikan rangsang visual: memperlihatkan gambar sua- 
sana hutan yang penuh dengan tumbuhan/pohon yang besar, 
lalu meminta peserta didik untuk mengungkapkan perasaan 
mereka ketika melihat gambar tersebut. Minta peserta didik 
untuk membuat gerak berdasarkan perasaan mereka atau ajak 
peserta didik menganalogikan dirinya sebagai pohon besar 
yang ada di hutan tersebut. Minta peserta didik untuk bergerak 
sesuai dengan imajinasinya. 

(b) Memberikan rangsang gagasan: meminta peserta didik meng- 
ibaratkan kakinya sebagai akar pohon dan tangannya sebagai 
ranting pohon. Berikan konflik melalui rangsang gagasan, 
misalnya dengan mengibaratkan pohon tersebut tertiup angin 
yang semakin lama semakin kencang. 

(c) Memberikan rangsang audio: memberikan suara angin atau 
suara musik tradisi untuk mengarahkan imajinasi peserta didik 
ke dalam gerak tradisi. 

(d) Memberikan rangsang kinestetik: mencontohkan gerak dasar 
tari tradisi dan menugaskan peserta didik untuk melakukan 
pengolahan tenaga, ruang, dan waktu agar gerak tersebut 
menjadi gerak baru. 


(e) Memberikan rangsang peraba: meminta peserta didik untuk 
menarik tali tambang yang tebal agar peserta didik dapat 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


mengekspresikan kekokohan tali tersebut dalam gerak pohon 
yang diperagakan. 


5) Data processing. Kondisikan peserta didik untuk melakukan 
eksplorasi gerak sesuai dengan tema dan daftar gerak. Bimbing 
peserta didik untuk menstilasi gerak yang telah dihasilkan menjadi 
gerak tari yang bernilai estetis dengan memperhatikan penggunaan 
unsur tenaga, ruang, dan waktu. 


Tugaskan peserta didik untuk memberi nama setiap gerak 
yang ditemukan. Peserta didik dapat menuliskan nama gerak dan 
deskripsi gerak dalam format tabel seperti berikut. 


Tabel 3.4 Nama Gerak dan Deskripsi Gerak 


Gerak A 1x 8 hitungan Langkahkan kaki kanan dan 
kiri secara bergantian.Ayunkan 
tangan kedepan dan ke 
belakang secara bergantian. 


Catatan di atas akan membantu peserta didik mengingat gerakan 
pada kegiatan pembelajaran berikutnya. 


Integrasi Teknologi 

Peserta didik disarankan membuat rekaman gerak hasil eksplorasi 
melalui handphone atau kamera agar dapat mengingat gerak dan 
melakukan evaluasi. 


ra ——. ——— pan m b sn, a ~ ı 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan membuat karya tari kreasi merupakan vvulud dari kegiatan 
melestarikan tradisi budaya. Oleh karena itu, diharapkan peserta 
didik memiliki sikap berkebhinekaan global, khususnya pada 
elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemen menumbuh- 
kan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. 


R PN ra PN” A 2. x —— a N = - ı 


Bab III Gerak Tari Kreasi Q 


6) Verification. Minta peserta didik untuk unjuk kerja, menampilkan 
gerak maknawi dan gerak murni yang telah diciptakannya di depan 
kelas secara bergantian. 

7) Generalization. Peserta didik diminta menarik simpulan berdasar- 
kan kegiatan pembelajaran yang telah dialami. 


a Miskonsepsi 


Berikan saran dan masukan atas hasil eksplorasi peserta didik. Guru 
perlu memberikan penekanan bahwa untuk menciptakan gerak tari, 
peserta didik dapat menggunakan imajinasinya. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam menemukan 
gerak tari melalui kegiatan unjuk kerja. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Berikan berbagai rangsang bagi peserta didik yang kesulitan menemukan 
gerak tari kreasi. Bagi peserta didik yang mampu menemukan gerak tari 
kreasi, bimbing mereka untuk menstilasi gerak yang telah dihasilkan menjadi 
gerak tari yang bernilai estetis dengan memperhatikan penggunaan unsur 
tenaga, ruang, dan waktu. 


7. Refleksi 
Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan berikut. 


a. Setelah melakukan serangkaian kegiatan menemukan gerak tari, saya 
mampu.... 

b. Saya dapat membuat gerak tari dengan cara.... 

c. Saya merasa kesulitan dalam hal.... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Bagipeserta didik yang tidak hadir, guru dapat memberikan tugas peng- 
ganti secara mandiri untuk melakukan eksplorasi gerak menggunakan 
rangsang musik tradisional dan merekamnya menjadi sebuah video 


pendek. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


b. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang tidak memiliki 
akses internet dan listrik di dalam kelas, langkah-langkah kegiatan pem- 
belajaran dapat tetap dilaksanakan. Namun, sebagai stimulus kegiatan 
eksplorasi gerak, guru dapat menyiasati rangsang auditif dengan suara 
alat musik yang dibunyikan secara langsung, rangsang visual dengan apa 
yang bisa diamati peserta didik secara langsung, seperti pemandangan, 
gambar, dan benda-benda yang ada di sekitar. 


Menemukan Gerak 


Tari Kreasi dengan 
Desain Lantai 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan mempertimbangkan teknik bimbingan serta alokasi waktu 
untuk setiap peserta didik agar dapat membimbing seluruh peserta didik 
dalam menemukan desain lantai. Siapkan ruang yang dapat memfasilitasi 
kegiatan eksplorasi peserta didik. Guru juga perlu membuat LKPD agar 
peserta didik dapat mencatat hasil kegiatan eksplorasinya. Catatan ini akan 
membantu peserta didik untuk mengingat hasil eksplorasinya pada kegiatan 
pembelajaran berikutnya. 


2. Apersepsi 


Awali kegiatan pembelajaran dengan melakukan olah tubuh sederhana. 
Untuk mengaitkan kegiatan awal dengan materi yang akan dipelajari, 
sebaiknya kegiatan olah tubuh dilakukan dengan melakukan gerak-gerak 
lokomotor dan nonlokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang disertai 
perpindahan tempat, sedangkan gerak nonlokomotor adalah gerak yang 
dilakukan di tempat. Berikan pertanyaan pemantik, seperti “Bagaimana jika 
penari menampilkan gerak tari tanpa berpindah tempat dari awal hingga 
akhir tarian?”. Pertanyaan tersebut diharapkan mengarahkan pemikiran 
peserta didik pada dinamika dalam gerak tari. 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


3. Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Guru dapat mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi 
tentang ruang dalam gerak tari. Mintalah perwakilan peserta didik untuk 
memperagakan arah hadap dan arah gerak yang dapat dilakukan saat menari. 
Jika peserta didik masih merasa kebingungan, guru perlu mengulang materi 
tentang arah gerak dan arah hadap dalam tari karena materi tersebut menjadi 
dasar pengetahuan dalam membuat desain lantai. 


4. Kegiatan inti 


a. Kompetensi 


Kompetensi yang dituju mengacu pada tujuan pembelajaran 2 elemen 
menciptakan. Kegiatan pembelajaran ini juga diharapkan dapat mengem- 
bangkan kreativitas dan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta 
didik. 


Q Materi Esensial 


Desain lantai dalam tari. 


a Aktivitas 


Model pembelajaran yang dapat disarankan untuk diterapkan pada 
kegiatan pembelajaran ini adalah model project-based learning (PjBL) 
dengan metode drill and practice. Adapun contoh aktivitas pembelajaran 
dengan model PjBL sebagai berikut. 


1) Penentuan proyek. Tugaskan peserta didik untuk melakukan 
eksplorasi gerak tari sesuai tema dengan mengaplikasikan desain 
lantai. 


Awali kegiatan eksplorasi gerak tari dengan menugaskan 
peserta didik untuk melihat kembali LKPD tentang unsur utama 
tari, khususnya tentang arah hadap dan arah gerak. Setelah itu, 
menggambar arah hadap dan arah gerak tersebut di papan tulis. 
Contohnya menggunakan simbol sebagai berikut. 


Q Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


PENONTON 


Gambar 3.1 Contoh Gambar Arah Hadap 


ARAH GERAK 


İL Sadi 
çə xə 1“. 


6— —@ 


ə 


PENONTON 


ə 


Gamhar 3.2 Contoh Gambar Arah Gerak 


Peserta didik diarahkan untuk memahami pengetahuan tentang 
pola lintasan yang dapat digunakan penari untuk melakukan gerak 
lokomotor dan pola lantai yang dibentuk penari saat melakukan 
gerak nonlokomotor. 


Bab III Gerak Tari Kreasi Q 


Alternatif Kegiatan 

Jika peserta didik belum memahami arah hadap dan arah gerak 
dalam tari, guru dapat memilih beberapa peserta didik secara acak 
untuk mengeksplorasi arah hadap dan arah gerak. Eksplorasi arah 
gerak dilakukan dengan satu peserta didik memperagakan satu 
arah hadap, begitu pun dengan eksplorasi arah gerak. Hal ini 
bertujuan agar banyak peserta didik yang terlibat dalam kegiatan 
eksplorasi. Di dalam kegiatan eksplorasi arah hadap dan arah gerak 
ini, seluruh peserta didik dapat berkontribusi untuk memberikan 
saran pada teman yang diberi tugas. Gambarkan hasil eksplorasi 
arah hadap dan arah gerak peserta didik di papan tulis, seperti pada 
ilustrasi di atas. 


dm — AL - R — a 


Ta Wi 


2) Perencanaan langkah-langkah proyek. Guru perlu memastikan 
setiap peserta terbagi dalam kelompok dan mengetahui prosedur 
pembuatan proyek. Arahkan peserta didik untuk membagi peran 
dalam kelompok dan mencatat hal-hal yang perlu disiapkan untuk 
kegiatan eksplorasi desain lantai dalam gerak tari. 

3) Penyusunanjadwal pelaksanaan proyek. Guru dan peserta didik 
perlu membuat kesepakatan tenggat waktu penyelesaian proyek. 

4) Memonitor kemajuan proyek. Guru perlu mengamati kegiatan 
eksplorasi desain lantai peserta didik. Jika peserta didik memiliki 
kendala, guru perlu membimbing kegiatan eksplorasi peserta didik. 

5) Bimbing peserta didik untuk menentukan gerak lokomotor 
dan nonlokomotor pada gerak yang telah ditemukan. Dalam 
menentukan gerak lokomotor, peserta didik perlu mempertimbangkan 
aspek keindahan gerak tarinya. Peserta didik harus bisa menilai, 
apakah gerak yang dilakukan terlihat aneh/kurang estetis jika 
dilakukan dengan cara berpindah tempat? Tugaskan peserta didik 
untuk menuliskan nama-nama gerak yang termasuk gerak lokomotor 
dan gerak nonlokomotor dalam LKPD Menemukan Ide Gerak dan 
Desain Lantai Tari. 

6) Penyelesaian laporan/presentasi. Peserta didik dapat membuat 
laporan hasil eksplorasi desain lantai pada LKPD Menemukan Ide 
Gerak dan Desain Lantai Tari. 


7) Evaluasi proses dan hasil proyek. Guru perlu memberikan masukan 
atau arahan tindak lanjut terkait hasil eksplorasi peserta didik. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


a Miskonsepsi 


Perhatikan kesesuaian gerak dengan desain lantai yang dibuat. Berikan 
saran perbaikan pada desain lantai apabila kurang sesuai dengan gerak 
yang dilakukan. 


5. Asesmen Akhir 


Asesmen akhir pada kegiatan menemukan desain lantai dapat dilakukan 
dengan penilaian nontes. Penilaian dilakukan dengan mengobservasi hasil 
eksplorasi peserta didik dalam kegiatan unjuk kerja di depan kelas. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, guru dapat mem- 
bimbingnya melalui bantuan tutor sebaya, melibatkan peserta didik yang 
unggul dalam kegiatan pembelajaran. 


7. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 
tanyaan sebagai berikut. 

a. Saya memahami bahwa desain lantai merupakan... 

b. Saya memahami tentang desain lantai melalui kegiatan.... 

c. Saya belum memahami tentang.... 

d. Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya dapat membuat.... 

e. Saya mengalami kesulitan dalam.... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Bagi peserta didik yang tidak hadir, kegiatan mengamati dapat dilakukan 
dengan membaca bahan bacaan tentang desain lantai dalam tari. Guru 
juga dapat memberikan tugas yang sama, yaitu melakukan eksplorasi 
desain lantai dan menyusun gerak. Untuk mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran, guru dapat menugaskan peserta didik membuat laporan 
dalam bentuk tabel yang termuat dalam LKPD Menemukan Ide Gerak dan 
Desain Lantai Tari Kreasi. 


Bab III Gerak Tari Kreasi o 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Karakter P3 pada dimensi kreatif dapaat dibentuk melalui kegiatan 
eksplorasi ide gagasan tari, eksplorasi gerak, dan eksplorasi desain 
lantai. 


Memperagakan Unsur 
Pendukung Tari 


1. Persiapan Mengajar 


Siapkan ruang yang representatif untuk kegiatan eksplorasi level. Untuk 
memberikan informasi mengenai level dalam tari, guru perlu mempersiapkan 
foto tari yang menonjolkan penggunaan level. Guru juga perlu membuat 
media pembelajaran visual mengenai fungsi level dalam gerak tari. Guru 
perlu membuat LKPD agar peserta didik dapat mencatat hasil kegiatan 
eksplorasi. Catatan akan membantu peserta untuk mengingat gerak, desain 
lantai, dan level pada kegiatan pembelajaran berikutnya. 


2. Apersepsi 


Awali kegiatan pembelajaran dengan melakukan olah tubuh sederhana. 
Guru dapat melakukan kegiatan bermain peran untuk menstimulus pe- 
ngetahuan peserta didik tentang level, misalnya memilih beberapa peserta 
didik untuk maju dan memperagakan siklus hidup tanaman dalam sebuah 
gerak sederhana. Peserta didik ke-1 ditugaskan sebagai benih tanaman, 
peserta didik ke-2 sebagai tunas tanaman, peserta didik ke-3 sebagai tanaman 
yang tumbuh tinggi, peserta didik ke-4 sebagai tanaman yang mulai layu, 
peserta didik ke-5 sebagai tanaman yang layu, dan peserta didik ke-6 sebagai 
tanaman yang mati. Melalui gagasan ini diharapkan setiap peserta didik 
akan menggerakkan tubuhnya dengan level gerak yang berbeda. Peserta 
didik lain ditugaskan untuk mengidentifikasi perbedaan level gerak yang 
dilakukan oleh teman-temannya di depan kelas dan mengutarakan hasil 


identifikasinya secara lisan. Guru dapat mengaitkan level yang dibuat peserta 
didik dengan level dalam gerak tari. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


3. Penilaian sebelum Pembelajaran 


Tugaskan peserta didik untuk mengamati gambar tari yang menunjukkan 
perbedaan level gerak. Berikut contohnya. 


Gambar 3.3 Contoh Level Tinggi dan Level Gambar 3.4 Tari Saman Suku Gayo Aceh 
Tengah dalam Tari Sumber: Ray Bachtiar/Festival Saman Summit (2023) 


Sumber: Agung Mahardika/detikcom (2021) 


Guru dapat melakukan tanya jawab terkait level tari yang ditunjukkan 
pada kedua foto tari di atas. Berdasarkan pertanyaan ini, guru dapat mengukur 
tingkat pemahaman peserta didik tentang level dalam tari. 


4. Kegiatan inti 


a Kompetensi 


Kompetensi yang ingin dicapai mengacu pada tujuan pembelajaran 
2 elemen menciptakan. Kegiatan pembelajaran ini juga diharapkan 
dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) 
peserta didik. 


b. | Materi Esensial 


Desain level dalam tari. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model PjBL dan metode drill and practice 
dengan contoh aktivitas sebagai berikut. 


1) Penentuan proyek. Tugaskan peserta didik untuk melakukan 
eksplorasi gerak tari sesuai tema dengan mengaplikasikan level. 


2) Menentukan langkah-langkah dalam melakukan eksplorasi gerak 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


dengan mengimplementasikan level. 


3) Penyusunan jadwal kegiatan eksplorasi. 

4) Memonitor kemajuan proyek. Pada awal kegiatan eksplorasi, 
guru dapat memberikan stimulus dengan demonstrasi level gerak 
oleh beberapa peserta didik. Guru dapat meminta peserta didik 
maju untuk membuat pose gerak dan pola lantai sederhana yang 
menciptakan kesan tertentu. Contoh, guru dapat membuat pose 
dan pola lantai sebagai berikut. 


Gambar 3.5 Contoh Pose dan Pola Lantai yang Dapat Dipraktikkan di Kelas 


Mintalah peserta didik untuk menganalisis perbedaan kesan 
yang tampak dari kedua pose tersebut. Melalui kegiatan ini, di- 
harapkan peserta didik memiliki pemahaman tentang makna dan 
fungsi level dalam gerak tari. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat memberikan bahan bacaan tentang level dalam gerak 
tari, lalu menugaskan peserta didik untuk menyampaikan informasi 
yang dipahaminya. Peserta didik yang kemampuan kognitifnya 
bagus ditugaskan untuk menjelaskan pemahamannya secara lisan. 
Untuk peserta didik yang bagus dalam kemampuan kinestetik 
ditugaskan untuk memperagakan perbedaan level dalam gerak 
dasar tari tradisi. 


pa -— > —. sb. mn. 


Setelah peserta didik memiliki pemahaman tentang level dalam 
gerak tari, bimbing peserta didik dalam kegiatan eksplorasi level 
dalam gerak tari yang diciptakannya. 


5) Presentasi. Peserta didik dapat membuat catatan berupa gambar 


hasil eksplorasi level gerak. Praktikkan gerak tari dengan mengim- 
plementasikan desain lantaidan level yang sudah dibuat. Lakukan 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


perubahan jika desain lantai dan level dirasa kurang sesuai dengan 
gerak. Peserta didik menampilkan hasil eksplorasi level melalui 
unjuk kerja. 


o 


İntegrasi Teknologi 

Tugaskan peserta didik untuk merekam kegiatan praktik melalui 
handphone atau kamera agar peserta didik dapat melakukan 
evaluasi. 


aii NS r gg < ə sl. < ; 


6) Evaluasi proses dan hasil eksplorasi level dalam gerak tari. 
Dalam membuat level gerak, pastikan peserta didik memperhatikan 
unsur keindahan dan makna yang ingin divisualisasikan. 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 
Karakter P3 pada dimensi kreatif dapat dibentuk melalui kegiatan 
eksplorasi level gerak. 


- R əl » P gar a ii - AA Kanan a - 


a Miskonsepsi 


Perhatikan kesesuaian gerak dengan level yang digunakan. Berikan 
saran perbaikan pada level yang kurang sesuai. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat melakukan penilaian unjuk kerja peserta didik. Guru juga dapat 
meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antarteman. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Guru perlu memberikan umpan balik berupa komentar atau saran terhadap 
hasil level yang digunakan peserta didik dalam gerak tarinya. Berikan saran 


perbaikan pada level yang kurang sesuai. Guru juga perlu memberikan 
apresiasi terhadap hasil eksplorasi peserta didik. 
Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


71. Refleksi 


Peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menjawab beberapa per- 
tanyaan berikut. 


a. Kegiatan yang paling saya sukai hari ini, yaitu.... 
Kegiatan yang paling sulit saya lakukan hari ini, yaitu.... 
Setelah membuat level dalam gerak tari, saya memahami level dalam 
tari berfungsi untuk.... 

d. Hal yang harus saya perbaiki dari penampilan saya hari ini, yaitu... 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


a. Guru dapat menggunakan metode demonstrasi dengan menugaskan 
beberapa peserta didik untuk mendemonstrasikan level gerak di depan 
kelas. Peserta didik lain mengimplementasikan level yang didemons- 
trasikan ke dalam gerak tarinya. 

b. Bagi peserta didik yang tidak hadir, kegiatan mengamati dapat dilakukan 
dengan membaca bahan bacaan tentang level dalam tari. Guru juga dapat 
memberikan tugas yang sama, yaitu melakukan eksplorasi gerak tari 
dengan mengimplementasikan desain lantai dan level. Untuk mengukur 
ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat menugaskan peserta 
didik menunjukkan rekaman hasil eksplorasinya. 


Menampilkan Eksplorasi 


Gerak Tari Kreasi 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan untuk membuat LKPD agar peserta didik terarah dalam 
menampilkan hasil eksplorasi gerak tari kreasi. Siapkan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penampilan peserta didik. Guru dapat 
mempersiapkan ruang pertunjukan sederhana sesuai dengan kondisi di 
sekolah, contohnya, membentuk set kelas seperti gambar berikut. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. 


Panggung 


Gambar 3.6 Contoh Setting Kelas 


Apersepsi 


Guru dapat menanyakan kesiapan peserta didik dalam penampilan tari 
kreasi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, seperti 
“Bagaimana bentuk penampilan tari kreasi yang kalian inginkan?”. Contoh 
pertanyaan yang diajukan dapat menghubungkan pengalaman peserta didik 
dalam mengapresiasi tari dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 


Penilaian Sebelum Pembelajaran 


Penilaian sebelum pembelajaran dapat dilakukan dalam kegiatan gladi. 
Guru juga dapat melakukan diskusi dengan memberikan pertanyaan, 
seperti “Elemen apa saja yang sudah kalian terapkan?” dan “Apa gagasan 
dari kegiatan eksplorasi gerak yang dilakukan?”. Guru dapat menunjuk 
beberapa peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara lisan. Pertanyaan 
yang diajukan dapat memeriksa kesiapan peserta didik dalam menghadapi 
kegiatan pembelajaran. 


Kegiatan Inti 


o Kompetensi 


Kompetensi yang diharapkan mengacu pada tujuan pembelajaran 3 
elemen menciptakan serta mengembangkan kreativitas peserta didik. 


Bab III Gerak Tari Kreasi o 


b. | Materi Esensial 


Mengekspresikan hasil eksplorasi gerak tari kreasi. 


@ Aktivitas 


Guru dapat menggunakan model PjBL dengan metode presentasi melalui 


aktivitas pembelajaran seperti berikut. 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Pertanyaan mendasar. Tugaskan peserta didik menampilkan hasil 
eksplorasi gerak tari kreasi. 


Desain proyek. Guru perlu membantu peserta didik untuk menyusun 
kegiatan unjuk kerja hasil eksplorasi dengan membentuk kelompok 
dan menentukan tempat presentasi. Guru membagi peran secara 
bergantian dalam kelompok, yaitu sebagai apresiator/pengamat 
dan penyaji/kreator. Guru membimbing kegiatan unjuk eksplorasi 
gerak tari dengan memberikan instruksi pada peserta didik agar 
mengamati gerak yang ditampilkan oleh rekannya secara bergantian. 
Peserta didik yang menjadi pengamat juga diminta untuk merekam 
gerak kreasi yang disajikan oleh rekannya. 


Scheduling. Peserta didik mengatur diri untuk mempersiapkan 
unjuk kerja dengan memanfaatkan kelompok belajar. 


Memonitor perkembangan proyek. Guru perlu membimbing 
peserta didik untuk mengidentifikasi penampilan eksplorasi gerak 
kreasi yang telah diamati. 

Penilaian. Guru perlu memberikan waktu kepada peserta didik 
untuk mengkaji penampilan yang diamati. Guru dapat melihat 
contoh kegiatan melalui LKPD. Untuk bagian penilaian, format 
yang digunakan dapat dilihat pada bagian Asesmen. 


Evaluasi. Kegiatan evaluasi unjuk kerja peserta didik dapat dije- 
laskan secara terperinci melalui kegiatan pembelajaran 6. 


a Miskonsepsi 
Kegiatan unjuk kerja hasil eksplorasi gerak yang dibuat peserta didik perlu 


dikonfirmasi untuk ditelaah bagaimana penerapan berbagai unsur tari 


yang telah diterapkan. Misalnya, kesesualan intensitas tenaga, jangkauan 


gerak, dan tempo gerak. Peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


gerak berdasarkan pengetahuan dasar yang telah diperoleh melalui 
kegiatan pembelajaran sebelumnya. 


5. Asesmen Akhir 


Guru dapat melakukan asesmen dengan mengobservasi tampilan eksplorasi 
gerak tari kreasi yang telah disajikan peserta didik. 


6. Penanganan Peserta Didik 


Unjuk kerja eksplorasi gerak tari kreasi dapat memiliki beberapa hambatan, 
di antaranya ditemukan peserta didik yang kurang percaya diri dalam 
mempresentasikannya. Guru perlu memberikan motivasi dan apresiasi 
pada peserta didik untuk mengatasi hambatan ini. 


71. Refleksi 


Guru perlu memberikan refleksi pada peserta didik untuk mengetahui 
pemahaman dan persepsi peserta didik tentang kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan sebagai 
berikut. 


a. Apa yang kalian rasakan setelah menampilkan hasil eksplorasi gerak 
tari di depan peserta didik lainnya? 

b. Jelaskan kekurangan dari tampilan hasil eksplorasi gerak yang telah 
kalian buat! 

c. Jelaskan hambatan yang kalian rasakan saat menampilkan hasil ek- 
splorasi gerak yang kalian buat! 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Guru dapat menugaskan peserta didik membuat video eksplorasi gerak tari 
dan mengunggahnya di media sosial. 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan mengekspresikan hasil eksplorasi gerak tari kreasi 
merupakan wujud sikap menghargai orang lain untuk mencintai dan 
bangga terhadap tari tradisi melalui proses kreatif yang dilakukan. 
Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk P3 dimensi 
berkhebinekaan global, khususnya pada elemen menumbuhkan 
rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya serta dimensi 
kreatif yang menekankan elemen menghasilkan gagasan orisinal 
terkait eksplorasi gerak tari kreasi yang dibuat. 


m9 nəl ra P — nah - ——.—.d x. a > . 


Mengapresiasi 


Karya Tari Kreasi 


1. Persiapan Mengajar 


Guru disarankan memahami materi apresiasi tari dengan membaca bahan 
bacaan guru dan berbagai referensi lainnya. Guru perlu menyiapkan format 
ulasan gerak yang akan diisi peserta didik untuk melihat ketercapaian tujuan 
pembelajaran. Siapkan pula LKPD dan asesmen yang akan digunakan. 


2. Apersepsi 


Guru dapat memberikan pertanyaan yang berkaitan degan kehidupan peserta 
didik, misalnya, “Pernahkah kalian melihat pertunjukan saat perayaan HUT 
RI? Ekspresi apa saja yang terlihat dari para penonton?”. Jawaban dari 
peserta didik dapat dijadikan sebagai materi pengantar yang menghubungkan 
pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. 


3. Penilaian sebelum Pembelajaran 


Guru dapat menanyakan pendapat peserta didik saat menyaksikan penam- 
pilan hasil eksplorasi gerak. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu 
“Bagaimana perasaan kalian saat melihat teman kalian menampilkan hasil 
eksplorasi geraknya?”, “Bagaimana kesan yang kalian dapatkan saat melihat 


teman kalian menari?”, dan “Bagaimana tanggapan kalian setelah berhasil 
menampilkan hasil eksplorasi gerak yang telah dibuat?”. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. Kegiatan inti 


2 Kompetensi 


Kompetensi yang dituju mengacu pada tujuan pembelajaran elemen 
berdampak. Kegiatan pembelajaran mengapresiasi hasil eksplorasi gerak 
tari kreasi mencerminkan implementasi keterampilan berpikir tinggi 
dalam aspek menganalisis dan mengevaluasi sebuah tampilan gerak tari. 


b. | Materi Esensial 


Apresiasi gerak tari kreasi. 


@ Aktivitas 


Kegiatan pembelajaran 6 merupakan lanjutan kegiatan pembelajaran 
5, yang mana proses penilaian dan evaluasi model PjBL tertuang pada 
kegiatan ini. Guru disarankan mengajak peserta didik menyaksikan 
rekaman hasil eksplorasi gerak kreasi yang telah ditampilkan pada 
pertemuan sebelumnya. 


Guru dapat menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi 
kesesuaian antara tema tari, ide gerak, dan hasil eksplorasi gerak 
tari kreasi. Peserta didik perlu menemukan kekhasan/kekuatan dari 
eksplorasi gerak yang ditampilkan disertai kelemahannya. Berikan arahan 
tentang cara memberikan ulasan, sistematika ulasan, dan isi ulasan. 
Selanjutnya, guru dapat menugaskan peserta didik untuk memberikan 
ulasan/kritikan terhadap tampilan yang telah diamati. 


Guru dapat meminta peserta didik mempresentasikan ulasan/kritik 
dari tampilan yang telah disaksikan. Guru juga sebaiknya menugaskan 
peserta didik mengajak orang lain untuk bangga akan tari tradisi, 
misalnya dengan membuat poster berisi ajakan mencintai dan bangga 
terhadap tari tradisi. 


İd.) Miskonsepsi 


Ulasan/kritik tari yang dibuat peserta didik tidak disarankan membahas 
tentang kelemahan dari tampilan peserta didik saja, tetapi harus men- 


cakup ulasan positif yang memuat kelebihan atau kekuatan dari hasil 


Bab III Gerak Tari Kreasi ö 


eksplorasi gerak yang dibuat. Guru juga perlu mengonfirmasi bahwa tiap 
kritikan yang dituliskan perlu disertai saran sehingga menjadi sebuah 
karya kritik yang membangun. 


5. Asesmen Akhir 


Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan 
penilaian sikap menghargai yang tersedia pada bagian Asesmen dan 
memeriksa bagian LKPD tentang Apresiasi Hasil Eksplorasi Gerak Tari yang 
telah dikerjakan peserta didik. 


6. Tindak Lanjut Peserta Didik 


Berikan pertanyaan atau instruksi yang akan memandu peserta didik yang 
mengalami kesulitan dalam membuat ulasan gerak tari. Kenalkan peserta 
didik pada aplikasi pembuatan poster secara digital. 


7. Refleksi 
Peserta didik dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. 


a. Menurut saya, mengapresiasi karya tari perlu dilakukan karena.... 
Apa hambatan yang dirasa saat mengapresiasi hasil eksplorasi gerak 
tari dalam bentuk kritik? 

c. Apa sala manfaat dari sebuah kritik tari sebagai bentuk apresiasi karya 
tari? 


8. Kegiatan Pembelajaran Alternatif 


Bagi peserta didik yang tidak hadir, guru dapat membagikan LKPD untuk 
dapat dikerjakan di rumah. Kegiatan mengapresiasi dapat dilakukan dengan 
menyaksikan video hasil eksplorasi gerak tari secara bersama-sama. Peserta 
didik diminta menyampaikan penilaian terhadap penampilan temannya 
secara langsung. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Profil Pelajar Pancasila (P3) 

Kegiatan apresiasi hasil eksplorasi gerak tari merupakan wujud 
sikap mengajak orang lain untuk mencintai dan bangga terhadap 
tari tradisi melalui proses kreatif yang dilakukan. Kegiatan tersebut 
diharapkan dapat membentuk P3 dimensi berkhebinekaan global, 
khususnya paada elemen menumbuhkan rasa menghormati 
terhadap keanekaragaman budaya serta dimensi kreatif yang 
menekankan elemen menghasilkan gagasan yang orisinal terkait 
hasil eksplorasi gerak tari yang diciptakan. 


R pş fa Pa” ~ - m = panu pr aa 


95) Interaksi dengan Orang Tua/Masyarakat 


Interaksi dengan orang tua dapat dilakukan dengan meminta saran dan masukan 
terhadap hasil eksplorasi peserta didik. Guru dapat mengirimkan rekaman video 
penampilan hasil eksplorasi gerak peserta didik, lalu memberikan lembar evaluasi 
pada orang tua. Contohnya sebagai berikut. 


Nama Peserta Didik: 
Nama Orang Tua: 


. Berdasarkan video hasil eksplorasi, kelebihan yang dimiliki peserta didik dalam pe- 
nampilan gerak tarinya, yaitu 


. Berdasarkan video hasil eksplorasi, hal yang harus diperbaiki peserta didik dalam 


penampilan gerak tarinya, yaitu 


Guru perlu menginformasikan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik 
pada orang tua agar orang tua dapat memfasilitasi dan mendukung potensi 
yang dimiliki oleh peserta didik atau membantu memotivasi peserta didik yang 
belum dapat mencapai kompetensi dengan baik. Bagi peserta didik yang belum 


mampu mencapai tujuan pembelajaran pada Bab 3 ini, guru dapat meminta 
peserta didik untuk kembali berlatih di rumah dengan bimbingan orang tua. 


Bab III Gerak Tari Kreasi o 


29 asesmen D 


1. Pedoman Observasi Eksplorasi Gerak Tari 


Petunjuk Menilai 
Berilah tanda centang (V) pada nilai yang dianggap sesuai dengan kemampuan 
peserta didik pada setiap kegiatan. 


Keterangan nilai: 

1 - tidak mampu 

2 = kurang mampu 

3 - mampu 

4 - sangat mampu 

Nilai = (jumlah skor : total skor maksimal) x 100 


Tabel 3.5 Instrumen Observasi Kegiatan Eksplorasi Gerak Tari 


Aspek Penilaian 


1, Kemampuan peserta didik merespons rangsang 
auditif (dengar) yang diberikan melalui 
ungkapan gerak. 


2. Kemampuan peserta didik merespons rangsang 
visual yang diberikan melalui ungkapan gerak. 


3. Kemampuan peserta didik merespons rangsang 
kinestetik yang diberikan melalui ungkapan 
gerak. 

4. Kemampuan peserta didik merespons rangsang 


peraba yang diberikan melalui ungkapan gerak. 


5. Kemampuan peserta didik merespons rangsang 
gagasan yang diberikan melalui ungkapan 
gerak. 


Total Skor: 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Kegiatan Eksplorasi Gerak Tari 


Deskripsi Indikator 


Aspek Penilaian 


Kemampuan peserta 


Ku ə 


Tidak mampu mengungkapkan 


1 
didik merespons rangsang gerak melalui rangsang auditif. 
auditif (dengar) yang 
diberikan melalui 2 Kurang mampu mengungkapkan 
ungkapan gerak. gerak melalui rangsang auditif. 
3 Mampu mengungkapkan gerak 
melalui rangsang auditif. 
4 Sangat mampu mengungkapkan 
gerak melalui rangsang auditif. 
Kemampuan peserta 1 Tidak mampu mengungkapkan 
didik merespons rangsang gerak melalui rangsang visual. 
visual yang diberikan 
melalui ungkapan gerak. 2 Kurang mampu mengungkapkan 
gerak melalui rangsang visual. 
3 Mampu mengungkapkan gerak 
melalui rangsang visual. 
si Sangat mampu mengungkapkan 
gerak melalui rangsang visual. 
Kemampuan peserta Tidak mampu mengungkapkan 
didik merespons rangsang 1 gerak melalui rangsang 
kinestetik yang diberikan kinestetik. 
melalui ungkapan gerak. 
Kurang mampu 
2 mengungkapkan gerak melalui 
rangsang kinestetik. 
3 Mampu mengungkapkan gerak 
melalui rangsang kinestetik. 
Sangat mampu mengungkapkan 
4 gerak melalui rangsang 


kinestetik. 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


Deskripsi Indikator 


Aspek Penilaian 
Keterangan 


4. Kemampuan peserta i Tidak mampu mengungkapkan 
didik merespons rangsang gerak melalui rangsang peraba. 
peraba yang diberikan 
melalui ungkapan gerak. 2 Kurang mampu mengungkapkan 

gerak melalui rangsang peraba. 
3 Mampu mengungkapkan gerak 
melalui rangsang peraba. 
4 Sangat mampu mengungkapkan 
gerak melalui rangsang peraba. 

5. Kemampuan peserta 4 Tidak mampu mengungkapkan 
didik merespons rangsang gerak melalui rangsang gagasan. 
gagasan yang diberikan, 
melalui ungkapan gerak. 9 Kurang mampu mengungkapkan 

gerak melalui rangsang gagasan. 
3 Mampu mengungkapkan gerak 
melalui rangsang gagasan. 
4 Sangat mampu mengungkapkan 
gerak melalui rangsang gagasan. 


2. Pedoman Observasi Eksplorasi Desain Lantai 


Petunjuk Menilai 

Berilah tanda centang (“) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
1 = tidak baik 

2 = kurang baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 

Nilai = (total skor : total skor maksimal) < 100 


0 Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tabel 3.7 Instrumen Observasi Kegiatan Membuat Desain Lantai 


Aspek Penilaian 


1. Kemampuan memperagakan arah 
hadap 

2. Kemampuan memperagakan arah 
gerak/lintasan gerak 

3. Kemampuan membuat arah hadap 

4. Kemampuan membuat arah gerak/ 
pola lintasan 

5. Kemampuan merangkai gerak tari 
berdasarkan desain lantai 

Total Skor 


Tabel 3.8 Rubrik Penilaian Observasi Kegiatan Eksplorasi Desain Lantai 


Deskripsi Indikator 
Aspek Penilaian 
a Sa 


1. Kemampuan 1 Memperagakan arah hadap dalam 
memperagakan gerak tari dengan tidak baik. 
arah hadap. 
2 Memperagakan arah hadap dalam 


gerak tari dengan kurang baik. 


3 Memperagakan arah hadap dalam 
gerak tari dengan baik. 
4 Memperagakan arah hadap dalam 


gerak tari dengan sangat baik. 


Bab Ill Gerak Tari Kreasi 


Aspek Penilaian 


Kemampuan 
memperagakan 
arah gerak/ 
lintasan gerak. 


Deskripsi Indikator 


a kewanan 


1 


Memperagakan arah gerak/lintasan 
gerak dalam gerak tari dengan tidak 
baik. 


Memperagakan arah gerak/lintasan 
gerak dalam gerak tari dengan kurang 
baik. 


Memperagakan arah gerak/lintasan 
gerak dalam gerak tari dengan baik. 


Memperagakan arah gerak/lintasan 
gerak dalam gerak tari dengan sangat 
baik. 


Kemampuan 
membuat arah 
hadap. 


Kemampuan 
membuat arah 
gerak/pola 
lintasan. 


Membuat arah hadap dalam gerak tari 
dengan tidak baik. 


Membuat arah hadap dalam gerak tari 
dengan kurang baik. 


Membuat arah hadap dalam gerak tari 
dengan baik. 


Membuat arah hadap dalam gerak tari 
dengan sangat baik. 


Membuat arah gerak/lintasan gerak 
dalam gerak tari gerak tari dengan 
tidak baik. 


Membuat arah gerak/lintasan gerak 
dalam gerak tari gerak tari dengan 
kurang baik. 


Membuat arah gerak/lintasan gerak 
dalam gerak tari gerak tari dengan baik. 


Membuat arah gerak/lintasan gerak 
dalam gerak tari gerak tari dengan 
sangat baik. 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Deskripsi Indikator 
Aspek Penilaian 


a kewanan 


5. Kemampuan 1 Merangkai gerak tari berdasarkan 
merangkai desain lantai dengan tidak baik. 
gerak tari 
berdasarkan 2 Merangkai gerak tari berdasarkan 
desain lantai. desain lantai dengan kurang baik. 

3 Merangkai gerak tari berdasarkan 


desain lantai dengan baik. 


4 Merangkai gerak tari berdasarkan 
desain lantai dengan sangat baik. 


3. Pedoman Observasi Eksplorasi Level 


Petunjuk Menilai 

Berilah tanda centang (v) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
1 = tidak baik 

2 =kurang baik 

3 =baik 

4 = sangat baik 

Nilai - (total skor : total Skor maksimal) x 100 


Tabel 3.9 Instrumen Observasi Kegiatan Membuat Level 
dalam Gerak Tari Kreasi 


Aspek Penilaian 


Kemampuan memperagakan level yang 
sesuai dengan konteks cerita/ide gerak. 


2, Kemampuan membuat level yang sesuai 
dengan konteks cerita/ide gerak. 
3. Kemampuan menampilkan gerak tari 


kreasi berdasarkan level. 


Total Skor 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


Tabel 3.10 Rubrik Penilaian Observasi Kegiatan 
Membuat Level dalam Gerak Tari Kreasi 


Deskripsi Indikator 


Aspek Penilaian 


1. Kemampuan 
memperagakan 
level yang sesuai 
dengan konteks 
cerita/ide gerak. 


Memperagakan level tidak sesuai 
dengan konteks cerita/ide gerak. 


1 
2 


Memperagakan level yang kurang 
sesuai dengan konteks cerita/ide gerak. 


3 Memperagakan level yang sesuai 
dengan konteks cerita/ide gerak. 

4 Memperagakan level yang sangat 
sesuai dengan konteks cerita/ide gerak. 

2. Kemampuan 1 Membuat level tidak sesuai dengan 
membuat level konteks cerita/ide gerak. 
yang sesuai dengan 
konteks cerita/ide 2 Membuat level kurang sesuai dengan 
gerak. konteks cerita/ide gerak. 

3 Membuat level yang sesuai dengan 
konteks cerita/ide gerak. 

4 Membuat level yang sangat sesuai 
dengan konteks cerita/ide gerak. 

3. Kemampuan 1 Menampilkan gerak tari kreasi 
menampilkan berdasarkan level dengan tidak baik. 
gerak tari kreasi 
berdasarkan level. 2 Menampilkan gerak tari kreasi 

berdasarkan level dengan kurang baik. 
3 Menampilkan gerak tari kreasi 
berdasarkan level dengan baik. 
4 Menampilkan gerak tari kreasi 


berdasarkan level dengan sangat baik. 


o Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


4. Pedoman Penilaian Sikap Menghargai Hasil Eksplorasi Gerak 


Petunjuk Menilai 
a. Lingkarilah nilai yang dianggap sesuai dengan kondisi peserta didik 
pada setiap kategori. 
A = amat baik 
B - baik 
C = cukup 
D = butuh bimbingan 


b. Penilaian dilakukan dengan memberikan deskripsi terhadap hasil 
penilaian. 


c. Indikator rubrik penilaian sikap dapat dilihat pada Tabel 3.11. 


Tabel 3.11 Instrumen Penilaian Sikap Menghargai 


1; Sikap dalam melaksanakan aktivitas A B C D 
pembelajaran tari. 


2. Sikap dalam mencari gerak tari kreasi. A B C D 


3. Menunjukkan sikap bangga terhadap hasil A B Ç D 
eksplorasi. 


4. Mengekspresikan hasil eksplorasi gerak tari A B C D 
kreasi dengan percaya diri. 


5. Mengapresiasi penampilan teman dengan A B C D 
sungguh-sungguh. 


Deskripsi penilaian sikap menghargai budaya: 


Bab III Gerak Tari Kreasi ö 


5. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) Bab 3 


Tabel 3.12 Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Bab 3 


Tujuan 


Pembelajaran 


Menemukan ide 
gerak tari kreasi 
berdasarkan 
jenis dan 

fungsi tari 
tradisi dengan 
mengaplikasikan 
desain lantai 
dan desain 
level, 


Perlu Bimbingan 


Belum 
menuniukkan 
kemampuan 
menemukan ide 
gerak tari kreasi 
berdasarkan 
jenis dan 

fungsi tari 
tradisi dengan 
mengaplikasikan 


Cukup 


Menuniukkan 
sebagian kecil 
kemampuan 
menemukan ide 
gerak tari kreasi 
berdasarkan 
jenis dan 

fungsi tari 
tradisi dengan 
mengaplikasikan 


Menuniukkan 
sebagian besar 
kemampuan 
menemukan ide 
gerak tari kreasi 
berdasarkan 
jenis dan 

fungsi tari 
tradisi dengan 
mengaplikasikan 


Sangat Baik 


Menuniukkan 
semua 
kemampuan 
menemukan ide 
gerak tari kreasi 
berdasarkan 
jenis dan 

fungsi tari 
tradisi dengan 
mengaplikasikan 


desain lantai 
dan desain 
level, 


tradisi dengan 
mengaplikasikan 
desain lantai 
dan desain 
level, 


desain lantai desain lantai desain lantai desain lantai 
dan desain dan desain dan desain dan desain 
level. level, level. level. 
Menemukan Belum Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan 
gerak tari kreasi menunjukkan sebagian kecil sebagian besar semua 
berdasarkan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan 
jenis dan menemukan menemukan menemukan menemukan 
fungsi tari gerak tari kreasi gerak tari kreasi gerak tari kreasi gerak tari kreasi 
tradisi dengan berdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan 
mengaplikasikan jenis dan jenis dan jenis dan jenis dan 
desain lantai fungsi tari fungsi tari fungsi tari fungsi tari 
dan desain tradisi dengan tradisi dengan tradisi dengan tradisi dengan 
level. mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan 
desain lantai desain lantai desain lantai desain lantai 
dan desain dan desain dan desain dan desain 
level. level. level. level. 
Menyajikan Belum Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan 
gerak tari kreasi menunjukkan sebagian kecil sebagian besar semua 
berdasarkan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan 
jenis dan menyajikan menunjukkan menunjukkan menunjukkan 
fungsi tari gerak tari kreasi kemampuan kemampuan kemampuan 
tradisi dengan berdasarkan menyajikan menyajikan menyajikan 
mengaplikasikan jenis dan gerak tari kreasi gerak tari kreasi gerak tari kreasi 
desain lantai fungsi tari berdasarkan berdasarkan berdasarkan 
dan desain tradisi dengan jenis dan jenis dan jenis dan 
level. mengaplikasikan fungsi tari fungsi tari fungsi tari 


tradisi dengan 
mengaplikasikan 
desain lantai 
dan desain 
level. 


tradisi dengan 
mengaplikasikan 
desain lantai 
dan desain 
level. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Tujuan DaN | 


Menghargai 
orang lain untuk 
mencintai 

dan bangga 
terhadap tari 
tradisi melalui 
proses kreatif 
yang dilakukan. 


Belum 
menunjukkan 
sikap mencintai 
dan bangga 
terhadap tari 
tradisi melalui 
proses kreatif 
yang dilakukan. 


Menunjukkan 
sebagian kecil 
sikap mencintai 
dan bangga 
terhadap tari 
tradisi melalui 
proses kreatif 
yang dilakukan. 


Menunjukkan 
sebagian besar 
sikap mencintai 
dan bangga 
terhadap tari 
tradisi melalui 
proses kreatif 
yang dilakukan. 


Menunjukkan 
semua sikap 
mencintai 

dan bangga 
terhadap tari 
tradisi melalui 
proses kreatif 
yang dilakukan. 


D Pengayaan dan Remedial 


1. Remedial 


Bagi peserta didik yang belum mampu mencapai tujuan pembelajaran pada 
Bab 3 ini, guru dapat meminta peserta didik untuk kembali berlatih dan 
mengulang penampilannya atau menugaskan peserta didik mempelajari 
tari daerah setempat, lalu mengembangkan desain lantai dan level pada 
tari tersebut. Peserta didik dapat menampilkan rangkaian gerak tari kreasi 
berdasarkan tari tradisi tersebut di depan kelas atau secara personal di depan 
guru. Guru perlu memberikan penilaian terhadap penampilan peserta didik. 


2. Pengayaan 


Bagi peserta didik yang mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan 
sangat baik, guru dapat memberikan kegiatan tambahan, seperti praktik 
mengkreasikan tata rias dan tata busana tari, membuat properti tari, atau 
menciptakan musik iringan tari. Peserta didik yang memiliki potensi da- 
lam tari sebaiknya diarahkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari dan 
mengomunikasikan potensi peserta didik kepada orang tuanya. Libatkan 
peserta didik dalam kegiatan lomba agar peserta didik semakin tertantang 
untuk mempelajari seni tari. 


Sana) 


Setelah serangkaian kegiatan pembelajaran pada Bab 3, guru dapat melakukan 
refleksi atas proses yang telah dilampaui melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. 


1. Apakah peserta didik antusias dalam menemukan ide gerak tari? 


Bab III Gerak Tari Kreasi o 


2. Apakah peserta didik antusias dalam menemukan desain lantai dalam tari 
kreasi? 

3. Apakah peserta didik antusias dalam menemukan desain level dalam tari 
kreasi tunggal? 

4. Apakah peserta didik antusias dalam mengekspresikan gerak hasil 
eksplorasinya? 

5. Apakah peserta didik antusias dalam mengapresiasi penampilan teman? 


Materi apa yang menurut Anda belum dipahami peserta didik? 
Bagaimana persentase jumlah peserta didik yang dapat mencapai tujuan 
pembelajaran dan yang belum mencapai tujuan pembelajaran? 
Materi apa yang sulit Anda ajarkan pada Bab 3? 
Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses belajar? 

10. Apakah alokasi waktu sudah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran 
Bab 3? 


19 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 


1. LKPD: Menemukan Ide Gerak dan Desain Lantai Tari 


LKPD Seni Tari Kelas VII 
“MENEMUKAN GERAK DAN DESAIN LANTAI TARI KREASI” 


Tujuan Pembelajaran 


Menemukan ide gerak tari kreasi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi tari tradisi 
dengan mengaplikasikan desain lantai. 


Langkah Kegiatan 


Menemukan ide gerak tari kreasi. 

: Menemukan gerak tari kreasi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi tari 
tradisi. 

3. Menemukan gerak tari kreasi dengan mengaplikasikan desain lantai. 


Petunjuk Kegiatan 


1. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 

2. Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 

3. Lakukan kegiatan eksplorasi sesuai petunjuk. 

4. Kerjakan setiap tugas mandiri dan tugas kelompok dengan 
sungguh-sungguh. 

Konsultasikan hasil kegiatan eksplorasi pada gurumu dan mintalah saran 
serta masukan mengenai hasil eksplorasimu. 


H 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Identitas Pemegang LKPD 
Nama eee a a e E an ana san 
Kelas as aaa aaa a Na aa 


Kegiatan 1: Menemukan Ide Gerak Tari Kreasi 


Simaklah video tari yang ditayangkan gurumu di depan kelas dengan saksama. 


'Ayo Eksplorasi! 


1. Tentukan tema yang akan kamu gunakan sebagai ide dalam membuat gerak 
taril 

2. Lakukan salah satu cara berikut untuk menentukan ide/gagasan gerak tari: 
berimajinasi, mengamati lingkungan sekitar, merasakan apa yang dirasa- 
kan, melihat fenomena/peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, mem- 
perhatikan binatang atau tumbuhan, atau membaca cerita sejarah, legenda, 
ataupun dongeng. 

3. Tentukan nilai, jenis, dan fungsi tari, serta tema yang akan kamu gunakan 
dalam menemukan gerak tari! 


NAN TAPIN A NEKAT əə 007 
Jenis Tari: tunggal/berpasangan/kelompok 
Fungsi Tari aea e əə saa a gan na aan Gas ang nane gae 


Temadan an RAN 


Kegiatan 2: Menemukan Gerak Tari Kreasi 


Berdasarkan Nilai, Jenis, dan Fungsi Tari Tradisi 


Ayo Amati! 


Amati gerak murni dan gerak maknawi yang diperagakan atau ditunjukkan 
gurumu! 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


'Ayo “Eksplorasi! 
1. Sebelum membuat gerak tari, mari, ingat kembali tema yang telah kamu 
buat pada kegiatan sebelumnya. 


2. Buatlah daftar gerak sesuai tema yang kamu pilih untuk dieksplorasi. 


Tema tari 


Gerak khas/gerak sehari-hari 
berdasarkan tema terpilih. 


Gerak dasar tari tradisi yang akan 
dieksplorasi. 


3. Eksplorasi gerak yang telah kamu tuliskan di atas. 


Untuk mempermudah proses pencarian gerak, kamu dapat menggunakan 
musik iringan tari atau melihat gambar yang berkaitan dengan gerak 
yang akan kamu eksplorasi agar dapat menghasilkan gerak yang sesuai 
dengan ide/gagasan yang ingin disampaikan. 


4. Perhatikan penggunaan unsur tenaga, ruang, dan waktu dalam gerak-gerak 
yang dihasilkan agar gerak yang kamu buat dapat merepresentasikan ide/ 


gagasanmu. 
5. Namai gerakan yang telah kamu buat dan buat deskripsi geraknya pada 
format berikut. 
Nama Gerak Hitungan Deskripsi Gerak 
Contoh:Gerak A Contoh: Contoh: 


1x 8 hitungan Langkahkan kaki kanan dan 
kiri secara bergantian. Ayunkan 
tangan ke depan dan ke 
belakang 

secara bergantian. 


6. Tunjukkan hasil eksplorasimu di depan kelas! 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Ayo; Refleksi! 


Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, jawablah pertanyaan berikut. 
1. Saya dapat membuat menemukan gerak tari dengan cara 


Kegiatan 3: Membuat Desain Lantai 


Ayo Mengingat! 
1. Masih ingatkah kamu tentang arah hadap dan arah gerak dalam tari? 


2. Gambarkan kembali arah hadap dan arah gerak yang dapat dilakukan penari 
di atas pentas pada kolom berikut! 


Arah hadap: Arah gerak: 


Informasi 

Arah hadap dapat digunakan saat penari melakukan gerak gerak di tempat 
(nonlokomotor). Arah gerak dapat dilakukan saat penari melakukan gerak ber- 
pindah tempat (lokomotor). Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, 
penari dapat menggunakan berbagai garis lintasan. Posisi dan lintasan gerak 
saat penari menari disebut dengan istilah pola lantai. 


'Ayo Eksplorasi! 


1. Kategorikan gerak yang telah kamu temukan ke dalam gerak lokomotor dan 
nonlokomotor pada tabel berikut! 


Gerak Lokomotor 
(Berpindah Tempat) 


Gerak Nonlokomotor 
(Gerak di Tempat) 


Contoh: Gerak B 


Contoh: Gerak A 


Gerak ... Gerak ... 
Gerak ... Gerak ... 
Gerak ... Gerak ... 


Çü şo Çə şö 


simbol-simbol seperti berikut. 


Eksplorasi arah hadap yang sesuai untuk gerak nonlokomotormul 
Eksplorasi arah gerak/pola lintasan yang sesuai untuk gerak lokomotormul 
Eksplorasi pola lantai untuk gerak tari berpasangan dan gerak tari kelompok. 
Gambarkan hasil eksplorasimu pada tabel yang disediakan menggunakan 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


O . Menggambarkan posisi penari. 


Menggambarkan arah hadap penari. 


— Menggambarkan pola lintasan/arah gerak penari. 
Nama Gerak Hitungan Gerak Desain Lantai 
Contoh: 28 | Q 
Gerak membawa bakul v v 
v v 


6. Praktikkan gerak dan desain lantai yang telah dibuat dan lakukan evaluasil 
7. Jika terdapat perubahan desain lantai, gambarkan desain gerak yang baru 
pada tabel berikut. 


No. Nama Gerak Hitungan Gerak Desain Lantai 


8. Konsultasikan hasil eksplorasimu pada guru, lalu mintalah saran dan masu- 
kan untuk memperbaiki gerak dan desain lantai yang telah kamu temukan! 
9. Tunjukkan gerak dan desain lantai hasil eksplorasimu di depan kelas! 


Ayo; Refleksi! 


Sebagai bahan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 
jawablah beberapa pertanyaan berikut. 


1. Saya memahami bahwa desain lantai merupakan.... 


2. Saya memahami tentang desain lantai melalui kegiatan... 


3. Saya belum memahami tentang.... 


4. Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya dapat membuat... 


5. Saya mengalami kesulitan dalam.... 


Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Kegiatan 4: Membuat Desain Level 


Ayo Mengamati! 


Amati perbedaan level yang ditunjukkan oleh guru di depan kelas. 


'Ayo Eksplorasi! 


1. Eksplorasi level sesuai dengan ide gerak dan catat hasil eksplorasimu pada 
tabel berikut! 


2. Gunakan simbol-simbol berikut untuk menunjukkan perbedaan level. 


Digunakan untuk menggambarkan gerak yang 
menggunakan level bawah. 


Digunakan untuk menggambarkan gerak yang 
menggunakan level tengah. 


O 9 © 


Digunakan untuk menggambarkan gerak yang 
menggunakan level atas. 


Nama Gerak Pola Lantai dan Level 


3. Tunjukkan hasil eksplorasimu di depan kelas! 


Bab III Gerak Tari Kreasi 


2. LKPD Mengekspresikan Hasil Eksplorasi Gerak Tari 


LKPD 
Seni Tari Kelas VII 
“EKSPRESIKAN DIRI MELALUI HASIL EKSPLORASI GERAK” 


Tujuan Pembelajaran 


Menghargai orang lain untuk mencintai dan bangga terhadap tari tradisi melalui 
proses kreatif yang dilakukan. 


Petunjuk Kegiatan 


Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. 


şə pə 


Kerjakan setiap langkah kegiatan secara bertahap. 
3. Lakukan kegiatan eksplorasi gerak sersuai petunjuk. 


“ə 


Kerjakan setiap tugas mandiri dengan jujur, agar kamu dapat mengukur 
tingkat pemahamanmu. 


5. Konsultasikan hasil kegiatan eksplorasi pada gurumu dan mintalah saran 
dan masukan terhadap hasil eksplorasimu. 


Ayo, Membaca! 


Pernahkah kalian melihat sebuah pertunjukan tari secara langsung? Tari disajik- 
an untuk memenuhi beberapa fungsi di masyarakat seperti yang telah dipelajari 
pada bab sebelumnya. Butuh proses yang panjang dalam menciptakan sebuah 
karya tari, mulai dari menentukan jenis, fungsi, unsur utama, unsur pendukung, 
desain lantai, hingga level. Jenis tari kreasi tradisi menggunakan pola tradisi 
sebagai dasar-dasar pengembangan geraknya. Contohnya dapat kamu lihat di 
beberapa media sosial, seperti video tari kreasi dalam kegiatan FLS2N (Festival 
Lomba Seni Siswa Nasional) di YouTube. 


Ayo,Menjelajah! 
Sebelum memulai kegiatan mengamati, buatlah kelompok kecil secara berpa- 
sangan sebagai kelompok apresiasi hasil eksplorasi gerak! 


Ayo Mengamati! 


Amati tampilan eksplorasi gerak yang disajikan oleh temanmul 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


AyoyMenikmati 


Amati secara saksama dengan merekam tampilan eksplorasi gerak yang disaji- 
kan oleh temanmul 


Ayo, Memahami 


Identifikasi eksplorasi gerak yang kamu amati dengan mencari hal unik, khas, 
dan menarik pada tampilan yang kamu amati! 


AyoğMenghayati 


Renungkan hal-hal yang kamu anggap sesuai dan tidak sesuai berdasarkan tam- 
pilan yang kamu amatil 


Ayo Menilai! 


Berikan tanggapan terkait eksplorasi gerak yang disajikan oleh temanmu! 


Ayo; Refleksi! 


Jawablah pertanyaan refleksi berikut ini! 


Nama Pengamat KA YY YUDU 
Nama Penyaji Gerak Ann AA tni 
Judul Tari E Ka aa a E EN AK E Ra ah 


1. Tuliskan hal unik, khas, dan menarik pada eksplorasi gerak yang disajikan 
oleh temanmul 


2. Tuliskan kesan yang kamu dapat saat melihat eksplorasi gerak yang disajikan 
oleh temanmul 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


D Bahan Bacaan 


1. 


Ide Gerak Tari 


Ide gerak tari bersumber dari tema tari. Tema tari bersumber dari gagasan 
yang muncul karena aktivitas penata tari, seperti berimajinasi, melihat 
objek di sekitar, mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, membaca 
atau mendengarkan cerita, legenda, dan sebagainya. Berdasarkan gagasan, 
selanjutnya penata tari menuliskannya ke dalam konsep garapan tari. Konsep 
garapan tari merupakan sebuah kerangka berisi bagian-bagian pembentuk 
sebuah karya tari, meliputi tema, judul, bentuk penyajian tari, gerak tari, 
jumlah penari, pola lantai, tata rias, tata busana, properti, musik iringan 
tari, tata pentas, dan tata cahaya. 


Tema merupakan hal yang sangat penting pada tahap awal perancang- 
an sebuah karya tari. Judul sebagai identitas karya tari ditetapkan atas 
dasar pertimbangan tema tarinya. Tema menjadi dasar penciptaan sebuah 
karya tari. Tema adalah penggambaran keseluruhan cerita dari sebuah 
tari. Melalui tema, aspek-aspek penyajian tari menjadi bermakna untuk 
dikomunikasikan pada penonton (Sumaryono, 2005). Tema dapat diambil 
dari berbagai peristiwa sehari-hari, pengalaman hidup, cerita rakyat, mitos, 
dan cerita kepahlawan (Soedarsono, 1978) bahkan kehidupan satwa dapat 
pula dijadikan sebagai sebuah tema (Sumaryono, 2005). Berlimpahnya 
sumber tema sebagai ide garapan tari kreasi telah mendorong kreativitas 
koreografer untuk menciptakan bentuk-bentuk tari baru. 


Secara umum, tema terbagi ke dalam dua jenis, yaitu literer dan 
nonliterer. Tema literer bersifat penceritaan, diungkap secara naratif atau 
mengandung lakon tertentu (Sumaryono, 2005). Suatu karya tari bertema 
literer digarap untuk menyampaikan pesan-pesan, seperti cerita, dongeng, 
legenda, cerita rakyat, sejarah, percintaan, dan sebagainya (Widyastutie- 
ningrum dan Wahyudiardo, 2014). Tema nonliterer menggambarkan suatu 
dorongan emosional dan tidak bersifat naratif (Sumaryono, 2005). Tari 
nonliterer tidak membawa pesan yang ingin dikomunikasikan sehingga 
penonton hanyadapat menikmati keindahannya tariannya. Adapun tema 
yang seringdigunakan untuk tari kreasi, yaitu tema persembahan, tema 
alam dan lingkungan, serta tema kehidupan. 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


a. Gerak Murni dan Gerak Maknawi 


Gerak murni dan gerak maknawi merupakan dua jenis gerak sebagai 
bahan menemukan gerak tari. Di dalam gerak tari, lahir dua jenis gerak 
tari, yaitu gerak murni (pure movement) dan gerak maknawi (gestur). 
Gerak murni merupakan gerak yang tidak memiliki makna tertentu dan 
hanya mengutamakan nilai keindahan geraknya. Berikut gambar-gambar 
gerak murni dari ragam gerak dasar tari tradisional. 


Gerak maknawi merupakan gerak yang 
secara visual memiliki arti di baliknya. Gerak 
maknavvilahir dari sebuah peniruan terhadap 
gerak alam (mimitif) ataupun perilaku manusia 
(imitatif). Adapun contoh gerak maknawi 
yang bersumber dari hasil peniruan perilaku 
manusia sebagai berikut. 


Gerak tari di atas bersumber dari gerak me- 
lihat yang diubah ke dalam bentuk gerak tari. 
Selain bersumber dari gerak-gerik manusia, 
gerak tari juga bersumber dari hasil peniruan 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


Gambar 3.8 Gerak Ulap-Ulap dalam 
Ragam Gerak Tari Pendet Bali 


gerak-gerik hewan. Berikut contoh tari yang koreografi/tata geraknya 
bersumber dari peniruan gerak burung. 


Gambar 3.9 Gerak Maknawi dalam Tari Cendrawasih 


b. Eksplorasi Gerak Tari 


Eksplorasi menjadi proses kreatif yang harus dilakukan koreografer da- 
lam proses penciptaan gerak tari. Eksplorasi atau penjajakan merupakan 
proses berpikir, berimajinasi, serta merasakan dan merespons sesuatu 
untuk dijadikan sebagai bahan dalam karya tari (Yeniningsih, 2018). 
Berbagai rangsang yang dapat digunakan dalam kegiatan eksplorasi 
gerak, yaitu rangsang visual, rangsang auditif, rangsang ide/gagasan, 
rangsang kinestetik,dan rangsang peraba (Yeniningsih, 2018). Penjelasan 
tentang berbagai rangsang dipaparkan sebagai berikut. 


1) Rangsang Visual 
Rangsang visual dapat timbul berdasarkan pengamatan pada patung, 
gambar, benda, pemandangan, atau apa pun yang dapat kita lihat. 


Saat menggunakan rangsang visual, cobalah melakukan eksplorasi 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


2) 


3) 


a) 


5) 


terhadap suatu objek yang menarik perhatian. Berdasarkan peng- 
amatan, tirulah gerak yang dilakukan dari objek yang diamati, lalu 
lakukan stilasi atau distorsi pada gerak yang dikembangkan. 


Rangsang Auditif 

Suara atau bunyi-bunyian dapat menjadi rangsang dalam membuat 
gerak tari. Musik iringan tari, suara kicauan burung, suara aliran air, 
suara lonceng, dan sebagainya dapat merangsang imajinasi seseorang 
dalam menciptakan gerak tari. Untuk pemula, rangsang auditif dari 
musik/iringan tari akan mempermudah proses penciptaan gerak tari. 


Rangsang Ide/Gagasan 

Rangsang ide/gagasan akan membantu koreografer dalam berkarya 
tari. Ide/gagasan bisa bersumber dari berbagai hal, misalnya aktivitas 
manusia (bertani, mencari ikan, membatik), sebuah fenomena, atau 
cerita yang sengaja dibuat. 


Rangsang Kinestetik 

Rangsang kinestetik dapat dilakukan dengan mengembangkan 
gerak atau frasa gerak yang sudah ada sebelumnya. Seorang pemula 
dapat mencoba membuat gerakan tari dengan menggunakan gerak/ 
frasa gerak tertentu sebagai rangsang kinestetiknya. Gerak yang 
dikembangkan dapat bersumber dari gerak tari tradisional ataupun 
gerak tari kreasi. 


Rangsang Peraba 

Rangsang peraba didapatkan berdasarkan sentuhan. Koreografer 
dapat merasakan lembutnya kain atau halusnya butiran pasir 
pantai untuk menciptakan gerak-gerak yang halus. Koreografer 
juga dapat menggerakkan bagian anggota tubuh yang disentuh atau 
memberikan respons gerak sesuai dengan sentuhan yang dirasakan. 
Jika menggunakan rangsang seperti ini, koreografer membutuhkan 
partner dalam kegiatan eksplorasinya. 


Sebelum melakukan eksplorasi dengan berbagai rangsangan 
yang telah dipaparkan, penata tari perlu menentukan nilai, jenis, dan 
fungsi tarinya. Gerak tari yang ditemukan perlu merepresentasikan 
nilai-nilai yang terkandung. Bentuk gerak tari klasik, tari rakyat, 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


dan tari kreasi memiliki perbedaan. Struktur gerak tari tunggal, 
tari berpasangan, dan tari kelompok juga memiliki perbedaan. 
Jika dilihat berdasarkan fungsi tari, tari ritual, tari hiburan dan 
tari pertunjukan memiliki aturan gerak yang berbeda. Untuk itu, 
penata tari perlu menentukan nilai, jenis, dan fungsi tari sebelum 
ja melakukan eksplorasi gerak tari. 


2. Desain Lantai 


Desain lantai dalam tari memiliki peran dalam mengatur dinamika gerak 
penari serta membantu mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. 
Desain lantai dapat menciptakan struktur visual yang mendukung tema 
tari. Saat menari, penari dapat mengeksplorasi desain lantai menggunakan 
berbagai arah hadap ataupun arah gerak. 


Arah hadap dapat digunakan saat penari melakukan gerak-gerak di 
tempat (nonlokomotor). Penari dapat menghadap ke depan, serong kanan, 
serong kiri, samping kanan, samping kiri, serong kanan belakang, serong 
kiri belakang, dan belakang. Berikut merupakan arah hadap yang dapat 
digunakan penari. 


PENONTON 


Gambar 3.10 Arah Hadap dalam Tari 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Penggunaan arah hadap yang variatif akan membuat gerak tari menjadi 
lebih dinamis. Sering kali dalam sebuah karya tari, suatu gerakan dilakukan 
berulang, tetapi dengan arah hadap atau arah gerak yang berbeda. Walaupun 
penari dapat menggunakan berbagai arah hadap, sebaiknya posisi penonton 
menjadi pertimbangan seorang penari dalam memilih arah hadap dalam 
gerak tarinya. 


Saat melakukan gerak berpindah tempat (gerak lokomotor), penari dapat 
menggunakan berbagai arah gerak, seperti, bergerak ke samping kanan, 
samping kiri, maju, mundur, serong kanan dan serong kiri depan ataupun 
belakang. Arah dipahami sebagai lintasan gerak saat penari melakukan 
gerak lokomotor sehingga dapat dilihat polanya, seperti arah lurus maupun 
melengkung (Hadi, 2012). Sebagai salah satu aspek yang memengaruhi efek 
estetika, beberapa penata tari (koreografer) akan menggambar alur pola 
lantainya terlebih dahulu untuk menjamin bahwa tari yang disusunnya 
memanfaatkan penggunaan ruang dengan pola yang menarik (Smith, 
terjemahan Suharto, 1985). Berikut merupakan contoh pola lantai yang 
dapat dilakukan. 


Pola Lantai 


Gambar 3.11 Pola Lintasan Gerak Lokomotor Gambar 3.12 Pola Lantai Gerak 
Nonlokomotor 
Pola lantai dalam tari dapat dilakukan menggunakan posisi di tengah, 
tengah depan, tengah belakang, sudut kanan depan, sudut kanan belakang, 
sudut kiri depan, dan sudut kiri belakang panggung. Perpindahan posisi 
penari di atas panggung akan membuat penampilan tari menjadi lebih 
dinamis dan memiliki penguasaan panggung. 


Bab III Gerak Tari Kreasi @ 


3. Desain Level 


Level dalam tari merupakan tingkat ketinggian yang dijangkau oleh penari 
saat melakukan suatu gerakan. Level gerak digunakan untuk menciptakan 
kesan dinamis pada gerak tari. Selain itu, level juga dapat memperkuat 
karakter suatu gerak. Pengetahuan mengenai level dalam gerak tari penting 
untuk dikuasai saat menata tari agar dapat menampilkan level gerak yang 
sesuai dengan konteks cerita dan meningkatkan daya tarik visual dalam 
gerak tari yang diciptakan. 


Terdapat tiga tingkat ketinggian (level) gerak, yaitu level bawah (low 
level), level tengah (middle level), dan level tinggi (high level). 


Gambar 3.13 Perbedaan Level Tinggi, Sedang, dan Rendah dalam Tari Kalimantan 


Level paling atas yang dapat dicapai oleh seorang penari adalah ketika 
ia melakukan gerak melompat di udara dan level paling rendah yang dapat 
dicapai penari ialah ketika ia melakukan gerak rebah di lantai (Murgiyanto, 
1983). 


@ Panduan Guru Seni Tari untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) 


Glosarium 


apresiasi 
bangsawan 
estetika 


jatilan 


klasik 
kontekstual 


koreografi 


menak 
moral 
priyayi 
religius 


ritual 


sakral 


sembada 


trisik 


aktivitas yang ditujukan untuk menghargai dan menilai suatu hal 
keturunan orang mulia (raja) atau kerabat raja. 
nilai keindahan dalam karya seni. 


kesenian tari khas Yogyakarta yang menggunakan properti 
berbentuk kuda. 


karya seni yang bernilai tinggi. 
konsep yang menghubungkan materi dengan situasi nyata. 


komposisi gerak yang disusun menjadi sebuah tarian yang indah 
dan utuh. 


sebutan bangsawan di daerah Sunda. 

tingkah laku manusia terkait baik dan buruk. 

sebutan bangsawan di daerah Jawa. 

sikap yang menunjukkan keyakinan terhadap ajaran yang dianut. 


kegiatan yang diselenggarakan atas dasar keagamaan ataupun 
dilatarbelakangi tradisi suatu kelompok masyarakat sebagai 
simbol hubungan dengan Tuhan atau sesuatu yang dianggap dapat 
memengaruhi kehidupan. 


sesuatu yang suci dan tidak dapat dilanggar. 


gerak melipat tangan dengan posisi satu tangan berada di depan 
dada penari. 


gerak peralihan di antara dua ragam gerak dengan posisi kaki 
berjinjit dan berlari kecil. 


Daftar Pustaka 


Aditama, L.D. Kesenian Sintren sebagai Kearifan Lokal Ditinjau dari Metafisika Anton 
Bakker. Jurnal Penelitian Humaniora UNY 21, no. 1 (2016): 124437. 

Basri, S., Sari, E. Tari Remo (Ngremong): Sebuah Analisis Teori Semiotika Roland Barthes 
tentang Makna Denotasi dan Konotasi dalam Tari Remo (Ngremong). Geter: 
Jurnal Seni Drama, Tari, dan Musik 2, no. 1 (2019): 55-69. 

Bisri, M.H. Perkembangan Tari Ritual Menuju Tari Pseudoritual di Surakarta. Humaniora: 
Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni 8, no. 1, (2007). 

Desfiarni. Tinjauan Estetika Tari Piriang Jorong Limau Sundai Pasir Talang Solok Selatan. 
Humanus 12, no. 2 (2013): 121. 

Dibia, I.W., Widaryanto, F.X., dan Endo S. Tari Komunal. Jakarta: Lembaga Nusantara, 2006. 

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Sintren Kabupaten Pekalongan. 2019. https: 
//kebudayaan.Kemdikbud.go.id/ditvvdb/sintrenkabupatenpekalongan/, diakses 
pada tanggal 20 November 2020. 

Fathonah, S., dkk. Makna Pesan dalam Tari Tradisional (Analisis Deskriptif Kualitatif 
Makna Pesan dalam Kesenian Tari Piring). Koneksi 3, no. 1 (2019). 

Gunarta, I.W.A. dan Ida A.W.A.S. Tari Rejang Pala di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, 
Kabupaten Karangasem: Kajian Bentuk dan Fungsi. Mudra: Jurnal Seni Budaya 35, 
no. 2 (2020): 172—181. 

Graburn, H.H. Ethnic and Tourist Art: Cultural Expression from the Fourth World. London: 
University of California Press, 1976. 

Hadi, S.Y. Seni dalam Ritual Agama. Yogyakarta: Pustaka, 2006. 

Hadi, S.Y. Koreografi: Bentuk-Teknik-Isi. Yogyakarta: Cipta Media, 2012. 

Huda, M. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Isu-isu Metodis dan Paradigmatis). 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 

Hidajat, R. Menerobos Pembelajaran Tari Pendidikan. Malang: Belajar Seni Gantar Gumelar, 
2005. 

Indrahastuti, T. Makna Hudog Kita' pada Upacara Pelas Tahun di Desa Pampang Kalimantan 
Timur. Joged: Jurnal Seni Tari 4, no. 1 (2013). 

Isabella, B. Hantu Topeng Kelono, Hantu Burung Kasuari, dan Hantu Ngung Ngung Ngung 
Cakcakcak: Tiga Hantu Tari yang Bergentayangan dalam Sejarah Kebudayaan 
Nasional. Jurnal Kajian Seni 3, no. 2 (2017): 111—135. 

Jatnika, A. dan Riky O. Ibing Tayub Khas Kasumedangan sebagai Inspirasi Garap Tari 
Ringkang Menak. Jurnal Seni Makalangan 9, no. 2 (2022). 

Jazuli. Telaah Teoritis Seni Tari. Semarang: IKIP Semarang Press, 1994. 

Joyce, M. First Step in Teaching Creative Dance to Children (3rd). California: Mayfield 
Publishing Company, 1993. 

Khusna, A., Joko S., dan Ari W. Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
Berbantu Media CD Interaktif pada Mata Pelajaran IPA terhadap Hasil Belajar 


Peserta Didik. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 10, no. 2 (2017): 136-148. 


Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 

Kurniawan, A. dan Riyan H. Estetika Seni. Yogyakarta: Arttex, 2016. 

Kuswarsantyo, Timbul H., dan R.M. Soedarsono. Perkembangan Penyajian Jathilan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Resital: Jurnal Seni Pertunjukan 11, no. 1 (2010). 

Kuswarsantyo. Jathilan dalam Dimensi Ruang dan Waktu. Jurnal Kajian Seni 1, no. 1 
(2014): 48—59. 

Laksono, P.M., dkk. Antropologi Pendidikan. Yogyakarta: Kapel Press, 2015. 

Murgiyanto, S. Koreografi Pengetahuan Dasar Komposisi Tari. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1983. 

Murgiyanto, S. Tradisi dan Inovasi: Beberapa Masalah Tari di Indonesia. Jakarta: Wedatama 

Widya Sastra, 2004. 

Narawati, T. Wajah Tari Sunda dari Masa ke Masa. Bandung: Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Seni Tradisional Universitas Pendidikan Indonesia, 

2003. 

Ningsih, Surtia. Nilai-Nilai Etik dan Moral dalam Tari Gending Sriwijaya dan Kaitannya 
dengan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Kota Palembang. 
Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 

Pamardi, S., Timbul H., R.M. Soedarsono, dan A.M.H. Kusmayati. Spiritualitas Budaya 
Jawa dalam Seni Tari Klasik Gaya Surakarta. Panggung: Jurnal Seni Budaya 
24, no. 2, (2014). 

Pamungkas, R. Seni Pertunjukan Sintren di Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten 
Cirebon di Era Covid-19. Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 19, no.1 (2021): 
79-88. 

Poervvanto, H. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2000. 

Ramlan, L. Jaipongan: Genre Tari Generasi Ketiga dalam Perkembangan Seni Pertunjukan 
Tari Sunda. Resital: Jurnal Seni Pertufukan 14, no.1 (2013): 41-55. 

Ratna, K.N. Estetika Sastra dan Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 

Rustiyanti, S. Musik Internal dan Eksternal dalam Kesenian Randai. Resital: Jurnal Seni 
Pertunjukan 15, no. 2 (2014): 152—162. 

Soedarsono. Pengantar Pengetahuan dan Komposisi Tari. Yogyakarta: Akademi Seni Tari 
Indonesia, 1978. 

Soedarsono. Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi. Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2002. 

Suharto, B. dan Jacgueline S. Komposisi Tari Sebuah Petunjuk Praktis bagi Guru. Yogyakarta: 
Ikalasti, 1985. 

Sumarni, T. Makna dan Fungsi Sintren dalam Rangkaian Upacara Sedekah Laut di Kalurahan 
Karangasem Kecamatan Batang - Kabupaten Batang. Skripsi. Surakarta: Institut 
Seni Indonesia Surakarta, 1999. 

Sumaryono dan Endo S. Tari Tontonan: Buku Pelajaran Kesenian Nusantara untuk Kelas 
VIII. Jakarta: Lembaga Pendidikan Seni Nusantara, 2006. 

Widayanti, S. Beksan Golek Ayun-Ayun Gaya Yogyakarta dalam Perspektif Aksiologi. 
Jurnal Filsafat UGM 25, no. 2, (2015). 

Widyastutieningrum, R.S. dan Dwi W. Pengantar Koreografi. Surakarta: ISI Press Surakarta, 
2014. 

Yeniningsih, Kurnita., Taat. Pendidikan Seni Tari: Buku untuk Mahasiswa. Banda Aceh: 
Syiah Kuala University Press, 2018. 


Daftar Sumber Gambar 


Gambar 1.3 
Gambar 1.4 


Gambar 1.5 


Gambar 1.6 


Gambar 1.7 
Gambar 1.8 


Gambar 1.9 


Gambar 1.10 


Gambar 1.11 


Gambar 1.12 


Gambar 1.13 


Gambar 1.14 


Gambar 1.15 


Gambar 1.16 


Gambar 1.17 


Gambar 1.18 
Gambar 2.1 


Gambar 2.2 


Tari Cendrawasih. Sumber: Tri Suci Maharani (2023) 

Tari Bedhaya Ketawang. Sumber: Agnia Primasasti/ Surakarta. go.id (2022) 
diunduh dari https://surakarta.go.id/?p-28128 pada 29 Agustus 2023 
Tari Panarat. Sumber: Indonesia kaya/Indonesia.go.id (2019) diunduh dari 
https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/1275/menengok- 
kehidupan-petani-teh-dalam-tari-panarat?lang-1 pada 29 Agustus 2023. 
Tari Jathilan. Sumber: Poco Peter/commons.wikimedia.org (2017) diunduh 
dari https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarian Jathilan.jpg pada 
28 Agustus 2023 

Tari Sintren. Sumber: Agus Saefuddin/Saegaleri (2017) 

Tari Bajidoran. Sumber:ditwdb/kebudayaan.kemdikbud.go.id (2019) 
diunduh dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/bajidoran/ 
pada 28 Agustus 2023 

Dramatari Ramayana. Sumber: Agus Utantoro/ mediaindonesia.com (2022) 
diunduh dari https://mediaindonesia.com/nusantara/490801/prambanan- 
kembali-pentaskan-sendratari-ramayana pada 28 Agustus 2023 

Tari Beksan Wanara Subali Sugriwa. Sumber : Singgih Kurniawan Tri 
Andrianto (2023) 

Tari Wutukala. Sumber : Indonesia Kaya/indonesiakaya.com (2017) diunduh 
dari https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/tari-wutukala-yang- 
dinamis-dan-penuh-makna-kehidupan/ pada 28 Agustus 2023 

Tari Golek Ayun-Ayun. Sumber : Jasmin Aulia Pertiwi (2022) 

Tari Seblang Banyuwangi. Sumber : Didit DS (2023) 

Tari Remo. Sumber: Singgih Kurniawan Tri Andrianto (2019) 

Topeng Panji yang dipertunjukan Maestro Tari Topeng, mendiang Mimi 
Rasinah. Sumber : Asep Deni/ Tikar Media Budaya Nusantara (2005) 
diunduh dari https://lpsn.org/node/849 pada 28 Agsutus 2023 

Tari Rejang Sari karya I Kt Rena dalam rangka menyambut Hari Raya 
Nyepi. Sumber : Ni Ketut Sukarni (1998) 

Tari Hudog Suku Dayak. Sumber : Hamri (2020) 

Tari Sintren. Sumber : Agus Saefuddin/ saegaleri (2017) 

Menenun. sumber: Muhammad Bagus Khoirunas / antarafoto (2023) 
diunduh dari https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6350700/ini-lho- 
kain-tenun-suku-baduy-bisa-dibeli-online pada 28 Agustus 2023 
Menenun dalam tari. Sumber:Ekacoolpix/flickr.com (2011) diunduh dari 
https://www.flickr.com/photos/ekacoolpix/5946430475/ pada 28 Agustus 
2023 


Gambar 2.12 


Gambar 2.13 


Gambar 2.27 


Gambar 2.28 
Gambar 2.29 


Gambar 2.30 
Gambar 2.34 


Gambar 2.35 
Gambar 3.3 


Gambar 3.4 


Ruang gerak dengan jangkauan gerak yang lebar dalam tari Menak 
Umarmaya gaya Yogyakarta. Sumber : Kuswarsantyo (2020) 

Contoh ruang gerak dengan jangkauan gerak yang kecil pada tari Gathot 
kaca. Sumber : Yayasan Belantara Budaya Indonesia(2020) 

Iringan Musik Tari Randai (Sumatra Barat). Sumber: ditvvdb/ kebudayaan. 
kemdikbud.go.id (2017) diunduh dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ 
ditwdb/randai-warisan-budaya-tak-benda-dari-sumatera-barat-2017/ pada 
28 Agustus 2023 

Tata Rias Panggung. Sumber : Desi Adirahmawati (2021) 

Tata rias karakter padatari Gatotkaca. Sumber : Yayasan Belantara Budaya 
Indonesia (2020) 

Tata Rias dan Busana Tari Betawi. Sumber : Desi Adirahmawati (2021) 
Properti tari kancet. Sumber: Samarindaboxyfilekr.com (2009) diunduh 
dari https://www.flickr.com/photos/samarindabox/3954803482/ pada 28 
Agustus 2023 

Properti tari Reog. Sumber : Farhan Apriadhi Ghazali (2021) 

Contoh Level tinggi dan level tengah dalam Tari. Sumber : Agung Mahardika/ 
detik.com (2021) diunduh dari https://nevvs.detik.com/foto-nevvs/d-5551190/ 
lenggak-lenggok-para-penari-di-peringatan-hari-tari-sedunia pada 28 
Agustus 2023 

Tari saman suku Gayo Aceh. Sumber : Ray Bachtiar/ Ipsn.org (2012) diunduh 
dari https://lpsn.org/node/291 pada 28 Agustus 2023 


Indeks 


A 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 
Apersepsi 17, 21, 25, 29, 33, 37, 44, 48, ......... 
52, 56 162, 155 167 109) 170) 171, 187) 
apresiasi 154, 157, 175, 179, 180, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195, 
183, 200 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 


Arah gerak 197 


Arah hadap 197, 206 x 

Artistik 6, 7, 100 murni 7, 27, 28, 72, 81, 88, 90, 99, 109, 
121, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 

D 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 

Desain lantai 168, 206 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 

Diskusi 50, 69 165, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 
185, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 

E 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 

Ekspresi 180 205, 207 

Esensial 18, 22, 26, 29, 34, 38, 42, 44, tari 7, 27, 28, 72, 81, 88, 90, 99, 109, 

49, 53, 56, 103, 107, 112, 116, 159, 121, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 


163, 168, 173, 178, 181 


Estetika 69, 82 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 


lss 11555, 11536, 11557 156) EE, 
F 165, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 
185, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 
107705 199 201202203204 
G 205, 207 
Tana 27722 A01 188190199109) 
M2, 129) 11510), 1132, 1198, ALIS, ALS), 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 
159, 1155, 11910, Tlah, 11597 Aoi, 1192) 
165, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 
iki, 108) 11910) ISI, ISA 1195, ING, 
197193 11992010202 20320 


Fungsi tari 14, 53, 90 


Gerak 
dasar 7, 27, 28, 72, 81, 88, 90, 99, 109, 
121, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 
1533155156 159150 Mil NGA 
165, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 
185, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 


205, 207 
197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, Gerak tari 7, 27, 139, 156, 203, 205 
205, 207 
maknawi 7, 27, 28, 72, 81, 88, 90, 99, | 


109, 121, 129, 130, 132, 133, 138, aa 


) 


yatilan 95, 152 
Tenis tari 14, 34, 200 


K 


Koreografer 205 
Koreografi 28, 72, 88 


L 


level 5, 6, 7, 8, 9, 103, 104, 106, 130, 140, 
1541 159, 11510, 115177 11725 117/5, IA 
175, 176, 189, 190, 192, 193, 194, 
199, 200, 208 

Lokomotor 197, 207 


Nilaitari 14, 22 
Nonlokomotor 197, 207 


P 


Pendopo 136, 151 

Pertunjukan 34, 54, 77, 78, 80, 93, 95, 
136, 160 

Pola lantai 207 

Properti 99, 135, 137, 151, 152 

Prosenium 136, 151 


Rangsang 
auditif 204, 205 
ide 205 
kinestetik 205 


visual 204 

Refleksi 20, 21, 24, 28, 31, 32, 36, 40, 43, 
47, 51, 55, 58, 66, 69, 70, 78, 105, 
Tili, AAL 115 11277, 1311 192, 1153, 
138, 161, 166, 171, 176, 179, 182, 
193, 197, 198, 201 

Ritmis 139 

Ruang 99, 129, 132, 140, 141, 154 


S 


Skema 13, 14, 99, 100, 155, 156 
Stimulus 103 


T 


Tari 
klasik 28, 71, 87 
kreasi 28, 71, 87 
rakyat 28, 71, 87 


tradisi 28, 71, 87 
Tata 


rias 149, 150 
Teknologi ii 
Tempo 141 
Tenaga 99, 129, 130, 132, 139 
Tradisional 72, 86, 144, 146 


U 


Unsur 
pendukung tari 101, 112 
utama tari 101, 112 


wW 
Waktu 14, 99, 100, 129, 132, 141, 156 


Profil Pelaku Perbukuan 


Profil Penulis 


Nama Lengkap : Non Dwishiera Cahya Anasta 
Email : nondwishiera@upi.edu 
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia 
Alamat Instansi : Jln. Dr. Setiabudi No.229, 
Isola, Kec. Sukasari, Kota 
Bandung, Jawa Barat 40154 
Bidang Keahlian : Pendidikan Seni Tari 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 
1. Universitas Pendidikan Indonesia. Dosen Seni Tari, 2018-sekarang. 
2. Universitas Pakuan Bogor. Dosen Seni Tari, 2016-2018. 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 
1. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. S2 Pendidikan Seni, 2014. 
2. Universitas Negeri Jakarta. S1 Pendidikan seni Tari, 2012. 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


1. Buku Panduan Guru Seni Tari untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan, 2021. 
2. Buku Panduan Guru Seni Tari untuk SD Kelas II. Jakarta: Pusat Kurikulum dan 


Perbukuan, 2021. 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


1. Implementasi Literasi Kriya Melalui Pengembangan Edukits Sebagai Media Pem- 
belajaran Inovatif di SD, 2022. 

2. Elementary School Teacher Competency Development in Creating Digital Learning 
Media Anchor App Based, 2021. 

3. The Use of Technology In Dance Education For Prospective Primary Teacher Stu- 


dents, 2021. 


Informasi Lain (tidak wajib) 


ID Google Schoolar : htips://scholar.google.com/citations?user-VwIwWbkAAAA- 
J&hl-id&oi-ao 


Profil Penulis 


Nama Lengkap : Retno Ayu Munigar Sari, M.Pd. 

Email : ayumsretno@gmail.com 

Instansi : SMP Negeri 2 Sindang 

Alamat Instansi : Jln. Murahnara No. 5, Penganjang, 
Kec. Sindang, Kabupaten 
Indramayu, Jawa Barat 45221 

Bidang Keahlian : Pendidikan Tari 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 


SMP Negeri 2 Sindang. Guru Seni Budaya, 2019-sekarang. 

Rumah Belajar Semi Palar Bandung. Fasilitator Pelatih 

Tari Tingkat Pendidikan Dasar, 2018-2019. 
3. Komunitas Semesta Tari Bandung. Fasilitator Pengajar Tari, 2017-2018. 
4. SD Bianglala Bandung. Class Helper, 2017-2018. 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 


1. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. S2 Pendidikan Seni, 2020. 
2. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. S1 Pendidikan Seni Tari, 2017. 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


“The Function Shift of Tre'bang Randu Kentir Indramayu Dance from Ritual to Pseudor- 
itual”. Proceedings of the 2nd International Conference on Arts and Design Education 
(ICADE), 2019. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200321.008. 


Profil Penelaah 


Nama Lengkap : Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd. 
Email : dwikusumawardani@unj.ac.id 
Instansi : Universitas Negeri Jakarta 
Alamat Instansi : Jln. Rawamangun Muka Raya Kec. 


Bidang Keahlian : Pendidikan Tari/Pembelajaran Tari 


Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 


il, 
2 


Universitas Negeri Jakarta. Kordinator Program Studi Pendidikan Tari, 2018-sekarang. 
Universitas Negeri Jakarta. Dosen Pendidikan Tari, 1993-sekarang. 
Universitas Negeri Jakarta. Tim Pengembang Bidang Akademik, 2014-2018. 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 


Universitas Negeri Jakarta. S3 Program Studi Teknologi Pendidikan, 2014. 
Universitas Negeri Jakarta. S2 Program Studi Teknologi Pendidikan, 2008. 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta. S1 Seni Tari, 1992. 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


il, 
2 


Media Pembelajaran. Jakarta: UN) Press, 2018. 

Pengetahuan Seni Tari. Jakarta: Lembaga Pengembangan 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015. 

Cara Cepat Bisa Menulis Kritik Tari. Jakarta: Inti Prima, 2010. 
Estetika Sastra, Seni dan Budaya. Jakarta: UNJ Press, 2009. 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 
il, 


Penggunaan e-Modul Desain Pembelajaran Tari dengan Pendekatan Model Problem 
Based Learning dan Project Based Learning bagi Mahasiswa Program Sarjana, 2023. 
Penggunaan e-Modul Desain Pembelajaran Tari dengan Pendekatan Model Problem 
Based Learning dan Project Based Learning bagi Mahasiswa Program Sarjana, 2022. 
Materi Pembelajaran Desain Pembelajaran Tari Berbasis Blanded Learning 

dan Project Based Learning untuk Mahasiswa Program Sarjana, 2021. 

Penerapan Model Pembelajaran Berpikir Kreatif untuk Meningkatkan 

Kreativitas Mahasiswa dalam Membuat Desain Pembelajaran, 2020. 

Desain Pembelajaran untuk Kemampuan Merancang Pembelajaran yang Kreatif 
guna Mendukung Pembentukan Soft Skill Abad 21 Bagi Mahasiswa, 2019. 
Menumbuhkan Kepekaan Estetik Melalui Pengembangan Sisitem 

Pembelajaran Mata Kuliah Estetika di Tingkat Fakultas, 2018. 

Needs Assessment Model Pembelajaran Observasi Analitis untuk Mahasiswa Tari, 2017. 
Kinerja Dosen pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG): Studi 

Kasus Pelaksanaan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Seni Budaya di Universitas Negeri Jakarta, 2016. 

Pengembangan Sistem Instruksional Mata Pelajaran Seni Tari bagi Siswa SMA 

ke Arah Kemampuan Apresiasi Tari untuk Menghargai Nilai Seni, 2014. 


Profil Penelaah 


Nama Lengkap : Dr. Heni Komalasari, M.Pd. 

Email : henikom@upi.edu 

Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia 
Alamat Instansi : Jl Dr. Setiabudi no 229 Bandung 
Bidang Keahlian : Kurikulum dan Pembelajaran Seni 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 


1. Sebagai Dosen Program S1 Program Pendidikan Seni Tari 

FPSD Universitas Pndidikan Indonesia 

Sebagai Dosen Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 
Dosen Program Permata MBKM 

Dosen Program MBKM UPI-UNIMED 

Dosen Program MBKM UPI-UNJ 

Dosen Program MBKM UPI-UNP 

Dosen Program MBKM UPI-UNM 

Dosen Program MBKM UPI-UNNES 

Dosen Program Modul Nusantara Kemendikbud 


gə çə çal ça çul ps çə 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 


Universitas Pendidikan Indonesia, S3 PengembanganKurikulum, 2014 
Universitas Pendidikan Indonesia, S2 PengembanganKurikulum, 2004 
Universitas Pendidikan Indonesia, S1 PendidikanSeniTari, 1998 

IKIP Bandung, D3 PendidikanSeniTari, 1995 


yr: SA OA 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


1. Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia 2021 
2. Panduan Evaluasi Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia 2021 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


1. Meningkatkan kompetensi profesionalisme mahasiswa seni 
tari melalui mata kuliah tari pendidikan, 2015. 
2. Penguatan Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Tari Melalui 
Mata Kuliah Model-Model Pembelajaran Inovatif, 2016. 
3. Aplikasi Model-Model Pembelajaran Pemrosesan Informasi Dalam Pendidikan Tari, 2017. 
4. Aplikasi Model-Model Pembelajaran Sosial Dalam Pendidikan Tari, 2018. 
5. Prototipe Pengembangan Media Pembelajaran Tari Berbasis Multimedia sebagai 
pendekatan Self Directed Learning pada Mata Kuliah Tari Rakyat, 2019. 
6. Optimalisasi Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Tari melalui Higher Order 
Thinking Skills pada Mata Kulah Perencanaan Pembelajaran, 2020. 
7. Introducing Indonesia Traditional Dance, 2021. 
Introducing Indonesia Traditional Dance Batch II, 2022. 
9. Pembinaan Sanggar Tari Kandaga Pimpinan Rd. Yetty Mamat Melalui 
Pembuatan Video Tutorial Tari Pangayoman, 2021. 
10. Pembinaan Sanggar Tari Kandaga Pimpinan Rd. Yetty Mamat Melalui 
Pembuatan Video Tutorial Tari Kania Tandang, 2022. 
11. Pelatihan Model Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah Indonesia Kualalumpur, 2023. 


go 


Profil Editor 


Nama Lengkap : Indah Sulistiyavvati S.Sos 

E-mail : indahsatrianugraha@gmail.com 
Alamat Instansi : Taman Tirta Cimanggu Bogor 
Bidang Keahlian : Penyunting Lepas 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 


2002-2012 : Penyunting di Penerbit Regina 
2012-2015 : Penyunting lepas di: Penerbit Ricardo, Gemesis Mitra Sampora, Dinar 


Cipta Media, Sentral Media, Kaldera, Bintang Anaway, Tirta media Ilmu 


2012 - sekarang : Penerbit Bmedia, CV. Bukit Mas Mulia, Eka Prima Mandiri, 


SPKN Pengelola Rumah Belajar Tirta Generation Komplek 
Taman Tirta Cimanggu Jl. Keong Mas Blok A3 No. 8 Bogor 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 
1996 — 2001 : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 


Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


ik 


z 
3 
4 


Target Nilai 100 Ulangan tematik Untuk SD/MI Kelas 1 tahun 2021,Penerbit BMedia. 
Buku Tematik Kelas V Tema 7 (Buku Siswa Tahun 2020, Penerbit SPKN. 

Majalah Mulia Untuk PAUD, Penerbit Bukit Mas Mulia. 

Pertarungan Dito melawan Corona, (Buku nonteks pelajaran 

untuk tingkat PAUD), Penerbit BMM. 

Buku Soal Siap Belajar Beraktivitas Mandiri PKN Kelas I SD, Penerbit Jepe Press. 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 
1 


Pembelajaran Muatan Lokal Lestarikan Hutanku Kotawaringin Timur, 

Kalimantan Tengah) Tahun 2019, Penerbit Eka Prima Mandiri. 

Buku BETA (Buku evaluasi tematik) tahun 2019, penerbit EKA Prima Mandiri. 

Buku Siswa dan Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Hindu dan 

Budi Pekerti Kelas II, VI dan XII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2021). 

Meraih Prestasi Kumpulan Soal-Soal Ujian Sekolah untuk SD/ 

MI, Tahun 2021, Penerbit Bukit Mas Mulia. 

Buku Siswa Dasar-Dasar Otomotif Untuk SMK Kelas X Semester I dan 2, Pusat Kurikulum 
dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2022). 

Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Otomotif untuk SMK Kelas X Semester I dan 2, Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2023) 
Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Khusus Disabilitas Fisik/ 

Daksa dengan Hambatan Intelektual, Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2022). 

Buku Siswa Dasar-Dasar Perikanan Untuk SMK Kelas X Semester I dan 2, Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2023) 
Buku Panduan Guru Dasar-Dasar perikanan Untuk SMK Kelas X Semester I dan 2, Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2023) 


Profil Editor Visual 


Nama Lengkap : Randi Ramliyana 

Email :randi.ramliyanaG gmail.com 

Instansi : Universitas Indraprasta PGRI 

Alamat Instansi : Jalan Nangka Tj. Barat, Jakarta Selatan 
Bidang Keahlian : Desain, Ilustrasi, dan Bahasa 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 


al qz çö Jan 


Dosen 

Ilustrator dan Desainer 
Editor 

Penulis 

Ahli bahasa 


Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


il, 
2 
5 


S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan (masih kuliah) 
S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI 
S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Indraprasta PGRI 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


gp 3 çö ə ə 


Angsa Putih di Kursi Roda pada 2023 

Menggagas Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Era Kelimpahan pada 2021 
99 Cara Mudah Menjadi Penulis Kreatif pada 2016 

Bahasa Indonesia 2: Aplikasi penulisan karya ilmiah bidang teknik pada 2016 
Bahasa Indonesia untuk Program Teknik pada 2015 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


T 


Membangkitkan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur 
Asing (BIPA) Melalui Media Komik pada 2016 

Penggunaan Buku Komik BIPA dan Pengaruhnya terhadap 
Hasil Belajar Peserta BIPA pada 2019 

Penerapan Aplikasi Berbasis Smartphone Quizizz dalam 
Pembelajaran Online di Era New Normal pada 2021 

Design of the Board of Environmental Series and Time To 
Improve Skills to Speak BIPA Students pada 2018 
Pengejawantahan Pendekatan Storytelling dalam Pemahaman 
Membangun Diagram Alir Data pada 2021 

Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek MKWK pada 
Universitas Indraprasta PGRI pada 2023 


Informasi Lain dari Desainer: 


dl, 


Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=4Noa8AMAAAAJ&hl=id 


Profil Ilustrator 


Nama Lengkap : Aditya Candra Kartika, S. Pd 
Email : aditya.aceka@gmail.com 
Instansi : SMK Marsudirini 

Marganingsih Surakarta 
Alamat Instansi : Jl. Madyotaman 1/22 Surakarta 
Bidang Keahlian : Seni Rupa dan Desain 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir): 


1. Guru Seni Lukis SD Negeri Bumi No. 67 Surakarta (2018-2019) 
2. Guru Mapel Produktif DKV dan Seni Budaya di SMK Marsudirini 
Marganingsih Surakarta (2018-sekarang) 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar: 
S1 Pendidikan Seni Rupa FKIP UNS Surakarta (2016) 


Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 


1. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I, Kelas 

IX, dan Kelas XII Kemendikbudristek (Ilustrator, 2021) 

Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I, Kelas 

IX, dan Kelas XII Kemendikbudristek (Ilustrator, 2021) 

Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas VII, Kemendikbudristek (Ilustrator, 2022) 
Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas X, Kemendikbudristek (Ilustrator, 2022) 
Buku Panduan Guru PJOK Kelas VI, Kemendikbudristek (Ilustrator, 2022) 

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila Kelas 

VII, Kelas VIII, dan Kelas IX (Ilustrator, 2022) 

Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas II, Kemendikbudristek (Ilustrator, 2023) 

Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas II, Kemendikbudristek (Ilustrator, 2023) 


bə 


gə Çal po çö 


x... 


Profil Layouter 


Nama Lengkap : Muhamad Isnaini 
Email : surat159@gmail.com 
Bidang Keahlian : Percetakan, Desain Grafis dan VVeb 


Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 
Freelance 


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar 
S-1 Perbankan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


Judul Buku yang Pernah Didesain dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 


1. Buku Siswa dan Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK 
Kelas X, Kemdikbudristek (2023) 


2. Buku Siswa dan Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual 
untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1 dan Semester 2, Kemdikbudristek (2022) 
3. Buku Siswa dan Panduan Guru PPKn Kelas 4, XI, dan XII, Puskurbuk (2021-2022) 
4. Buku Panduan Bantuan Hukum Struktural, YLBHI (2022) 
5. Buku Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, YLBHI (2022) 


